Cover: ROBBY/PCplus, Foto: ALPHONS/PCplus 


www.tabloidpcplus.com 


40 Halaman | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 | PCplus 









Samsung 


Laser Printer 


SCX4521F y 
mau Photo Copy .... bisa 


» Upto20 ppm copy / print speed 
» Advance Digital Edit Function (ID copy, 2-up, 


- Auto fit, Clone, Poster Copy) 
mau Fax mana bisa » Upto 99 page multiple copy 5096-200Y6 zoom copy 
- » 256 Level scale Colour Scanning 
mau Scan .... bisa » 33.6 Kbps Modern Speed 2 MB Fax Memory 


“ Toner Safe Button up to 25 Y6 


Apalagi ...... Print bisa banget - #25 paper access (paperjam occurred) 


Paling Plus Bicara PO 





Rock Solid : Heart Touching 





Harga Hemat Rp. 6.500,- (Jawa-Bali-Lampung-NTB) | Rp. 1.000,- (Luar Jawa-Bali-Lampung-NTB) 


/5i ai NN 
g| | Rock Solid Heart Towohing — 


Bagan 


JA Many 






dan Apa Fungsinya? Il 
MS-DOS Prompt 

dari YouTube 
Ternyata Mudah 
dengan Ampas Browser 


Kartu Grafis K: 


ISSN 1613-1203 


TANGAN MN 


120306 - 


, 11693 





ML 1610 / ML 2010 

». Uupto17 ppm/22ppm 

» 600x600 dpi / 1200x600 dpi 

» Processor 150 Mhz 

» Memory 2 MB/8 MB 

» USB 1.1 (Compatible with USB 2.0) 





Inction printer (Copy, Scan, Print) 
ppm 
Digital Edit Function 

| , Auto-fit, Clone, Poster Copy) 
“ Upto99 page multiple copy 

» 256 Level scale Colour Scanning 
“ 250 sheet cassette tray 





Economical 4096 toner safe functions 
USB 1.1 (Compatible with USB 2.0) 


layanan konsumen bebas pulsa: 0800-112-8888 
www.samsungprinter.com 


2 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





Janji Manis 
Speedy 


obalah sejenak perhati- 
kan iklan di TV. Speedy 
tentu termasuk iklan yang 
gampang Anda ingat. Janji 
tentang akses Internet cepat 
tentu membuat Anda tergiur 
mencobanya. PCplus pun 
demikian. Dan kenyataannya pada awal- 
nya layanannya benar-benar memuaskan. 
Akses Internet di kantor terasa lebih 
cepat dibanding model lawas. 

Namun itu tak berumur lama. Sebulan 
setelah itu, tatkala tagihan sudah mulai 
datang ke kantor, gangguan pun me- 
nyergap. Staf bagian TI kami mencoba 
mencari jawabannya, memastikan tidak 
ada kesalahan dalam konfigurasinya. Na- 
mun problem tetap saja muncul. Koneksi 
sering putus, akses menjadi sangat 
lambat. “Download juga pelan banget,” 
keluh staf redaksi kami. Begitu men- 
coba menanyakan ke layanan pelanggan 
Speedy, “Telepon selalu sibuk,” kata staf 
TI kami lagi. Seolah-olah kantor Telkom 
hanya punya satu jalur yang dipakai bera- 
mai-ramai. 

Sebelum PCplus, Tabloid Kontan 
juga pernah mengalami hal demikian dan 
hampir membuat tabloid itu molor terbit. 
Meski tidak mengganggu secara fatal jad- 
wal kedatangan PCplus di hadapan Anda, 
pelayanan seperti ini tentu mengece- 
wakan, apalagi layanan ini terus diiringi 
janji-janji manis yang senantiasa ditebar, 
sehingga tetap saja banyak orang tergoda 
menjajalnya. 

Seperti yang terjadi sebuah kom- 
pleks perumahan di selatan Jakarta. 
Banyak orang, boleh jadi lebih dari 25, 
Ingin berlangganan Speedy. Namun 
jalur telepon kabel ke kawasan itu, kata 
petugas Telkom, sudah habis dan belum 
ada jalur baru. Calon pelanggan tetap 
didata, diberi nomor permintaan, nomor 
pelanggan, menciptakan kesan seolah- 
olah calon pelanggan benar-benar akan 
mendapatkan jalur baru. Ketika ditan- 
yakan, katanya sedang diproses, tanpa 
pernah tahu berapa hari, minggu, bulan, 
tahun, atau puluh tahun proses itu akan 
selesai dilakukan. 

Begitulah. Speedy adalah contoh 
janji manis yang ternyata berbuah kecut. 
Tentu saja, tidak semua pelanggan 
mengalami hal demikian. Keluhan pasti 
hanya muncul hanya dari beberapa gelintir 
karena kalau semua orang mengeluh, 
pasti sekejap saja ia segera tutup. Namun 
kalau keluhan tidak direspon, bukankah 
ia bisa menjadi borok yang melumpuhkan 
seluruhnya? 


SALAM HANGAT DARI PALMERAH 


Redaksi 


PCplus 


Alamat Redaksi & Iklan: 
Jl. Palmerah Selatan No. 12. Jakarta 10270 


Faks. 5360411 


Alamat Sirkulasi: 


Jl. Palmerah Selatan No. 12 A. Jakarta 10270 Telp. 5483008, 
5480888, 5490666 Ext 3704 (Langganan), 3705, 3706 


Faks. 5360411 


Notebook Bermasalah 


Boss, . . Aku dah lama jadi pembaca 
setia tabloid PC-- nich, . . Apalagi dengan 
adanya edisi khususmu yang berbentuk ma- 
jalah. Wach, keren banget dech, soalnya aku 
jadi banyak belajar dan bertambah pengeta- 
huanku soal komputer. 

Tapi sekarang aku lagi bingung nich 
Boss, . . Masalahnya begini, aku pake laptop 
dengan system Windows 2000 Professional, 
gak tahu kenapa tiba tiba pada Start Menu, 
Program Game dan Entertaintment-nya 
hilang, aku gak tahu kesalahannya di mana. 

Tolong dong kira kira kenapa dan 
bagaimana mengatasinya? OK Boss, . . Aku 
percaya PC-- jagonya masalah komputer dan 
semoga tetap jadi yang terdepan bacaannya 
pengguna komputer di negeri ini. Thanks. 


Atok 
Atok Masatok@yahoo.com 


Red: Kalau Anda mengaktifkan fasilitas 
system restore, gunakan saja fitur itu. 
Kecuali kalau Anda ingin menambahkan 
sendiri Shortcut-nya secara manual lewat 
Start?Settings5Taskbar and Start Menu. 
Lalu pilih Start Menu dan pilih Customize. 
Setelah itu klik Add. Cari secara manual 
file executable game yang diinginkan. 
Atau cara mudahnya gunakan Windows 
Explorer. Buka folder C Documents 
and Settings Ymn|Start Menu Programsi 
Accessories dan buat shortcut untuk 
program game dan entertainment itu di 
sana. Kalau Anda tidak uninstall game 
dan entertainment tersebut, seharusnya 
Anda bisa menggunakan cara-cara di atas. 
Kalau games dan entertainment itu Anda 
uninstall, Anda harus menginstall ulang 
itu lewat Control Panel, Add Remove 
Programs, dan pilih opsi Add/Remove 
Windows Components. Setelah muncul 
menu, beri tanda centang apa yang ingin 
anda munculkan kembali, misalnya game 


dan entertainment tersebut. 








PCplus 


Telp. 5483008, 5480888, 2490666 Ext 3703, 3713, 3711 





Sirkulasi Surabaya: 


Martheen, Jl. Raya Jemursari No. 64 (Gd. Kompas-Gramedia) 


Telp. (031) 8478746 Faks. (031) 8478743 
Sirkulasi Yogyakarta: 

Rudi Hari Angkasa, Jl. Tompeyan 204 

Yogyakarta Telp. (0274) 521131 

Sirkulasi Bandung: 

Desep K,, Jl. Sidomulyo No.29 Sukaluyu, Bandung 
Telp. (022) 2500442 Faks. (022) 2516808 
Sirkulasi Sulawesi dan Indonesia Timur: 
Handiko PA, Ruko Saphire Jl. Mirah Seruni No.29 
Panakukang - Makasar. Telp. (0411) 443012 


Salut dan Usul 
Pemrograman 


Hai salam kenal. Terima kasih buat kamu 
yang telah membahas belajar pemrograman 
dari dasar. Namun sesungguhnya judul 
tersebut tidaklah tepat dan masih kurang 
banget. Itu karena kamu membahas hanya 
secara sejarah saja dan sedikit pengenalan 
dasar. Dan itupun belum lengkap bagaimana 
tata cara penulisan dari tiap-tiap programan 
(syntax) dan ciri-ciri khas yang dapat 
digunakan dalam bahasa tersebut. Oh.... 
ya katanya kamu pernah membahas bahasa 
pemrograman C. Di mana ya dan kapan? 

Ini usul loh ke kamu. Bagaimana kalau 
kamu melanjutkan lagi membahas bahasa 
pemrograman bagian kedua (2) dengan isi 
tata cara penulisan dan ciri yang terdapat 
dalam masing-masing bahasa pemrograman 
(bahasa tingkat menengah : "C" dan Pascal) 
dan yang lainnya. 


Ahmad Zahrul 
bosbanteng kerenpunya@yahoo.co.id 


Red: Terima kasih atas komentarnya. 
Pemrograman Bahasa C pernah dibahas 
secara berseri di Tabloid PCplus. Anda 
bisa mendapatkan bundelnya dengan 
menghubungi Customer Service Officer 
PCplus, di cso@tabloidpcplus.com atau 
melalui telepon di 5483008 ext. 3704. 
Usulannya kami tampung Bung Ahmad. 


Keluhan CD PCplus 


Mas/Mbak saya termasuk pelanggan 
Tabloid PCplus di Yogyakarta, walaupun 
hanya membeli dari kios, tapi saya tak 
pernah ketinggalan satu edisipun. 

Saya mempunyai keluhan neh. Mungkin 
sudah D bulan saya membeli PCplus yang 
edisi “Tutorial Adobe InDesign CS2”. Saya 
mendapat bonus CD tutorial interaktif tapi 
kok ga bisa kebaca oleh CD-ROM saya. 
Bahkan saya coba di CD-ROM teman-teman 
juga hasilnya sama saja. Apa yang harus 
saya lakukan? bisa tukar gak? N di mana? 


Eko Budiyono 
koko eko@yahoo.com 


Red: Anda bisa mengirimkan CD 
tersebut ke alamat Customer Service 
Officer, Jalan Palmerah Selatan 12 
Jakarta 10270 dan mencantumkan 
alamat pengiriman sehingga kami 
bisa mengirimkan balik CD yang tidak 
cacat. Atau juga bisa menghubungi 
kantor perwakilan kami yang alamatnya 
tercantum di edisi cetak. 


E-mail Redaksi: 

redaksi @tabloidpcplus.com 
E-mail Naskah: 

naskah @tabloidpcplus.com 
E-mail Iklan: 
ikan@tabloidpcplus.com 
E-mail Layanan Pelanggan: 
cso@tabloidpcplus.com 


ISSN: 1693-1203 


Atlas Kota Dunia Format 
Digital 

Hai PC plus, aku adalah pencinta PCplus 
karena isinya sebagian besar memang 
informasi-informasi yang aku butuhkan, di 
samping itu selalu up to date tentunya. O 
ya, aku butuh program yang isinya Peta 
Indonesia dan Dunia. Bisa dibilang atlas 
dunia. Ini sangat aku butuhkan karena 
berhubungan dengan pekerjaanku. Program 
itu nantinya sebagai panduanku untuk 
mengetahui kota-kota di seluruh dunia 
termasuk Indonesia. Memang buku atlasnya 
sih ada tapi kalo diinstal di PC akan lebih 
nyaman dan tidak ribet. Bisa PCplus info 
kira-kira program itu apa namanya? Aku 
udah coba yg namanya Interactive Atlas 
2009 dan 3D World Map tapi kedua program 
itu bukan seperti yang aku inginkan. 

Thanks sebelumnya ya... 

Best regards. 


Ketut 
kmahayana @geo-logistics.co.id 


Red: Mungkin ada pembaca lain yang 
bisa membantu dan punya pengalaman 
tentang ini. Silakan kontak langsung 
dengan Bung Ketut melalui e-mail 
di atas. 








File Download Tak Bisa 
Dihapus 

Halo para jagoan PC. Ag mo tanya 
nih. Sewaktu ag download, tiba2 koneksi 
terputus. Kemudian hasil download yang 
tidak sempurna terdapat pada desktop. 
Kemudian ketika dicoba dihapus tidak bisa 
(setelah keluar dari koneksi). 

Tolong bagaimana caranya agar file yang 
gagal tersebut dapat dihapus tanpa harus 
menformat drive C. ada gak software yang 
bisa mempercepat download (gratis)? 

Terima kasih atas bantuannya. Bravo 
PCplus! 


A.K 
ak.122@bankmega.com 


Red: Coba Anda hapus lewat DOS 
Prompt. Atau gunakan tool seperti BartPE 
atau MiniPE untuk menghapus file 
korup tersebut. Untuk mengoptimalkan 
download, Anda bisa menggunakan 
Download Manager seperti Flash Get, Get 
Right, Download Accelerator Plus, atau 
semacamnya. Atau kalau mau yang gratis, 
gunakan saja built in download manager 
bawaan browser seperti Opera ataupun 
Firefox. 


Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: R. Suhartono | Redaktur Pelaksana: Julianto | Wakil Redaktur Pelaksana: Alois Wisnuhardana | Redaksi: Silvester Sila Wedjo, Muhammad Firman, Cakrawala Gintings, Alex Pangestu, Vincent Bayu T.B., 
Steven Andy Pascal, Restituta Ajeng A. | Kontributor: Yahya Kurniawan, Y.J. Thurana, Tirza Varananda | Koresponden: T.J. Setyoadi (Surabaya) | Sekretariat Redaksi: Dian Evitani, Andini D.E. | Artistik/Tataletak: Robby F. Eka Putra, Bambang 
Widodo, Sukarja | Redaktur Foto: Alphons Mardjono | Produksi: Bambang Trie, Richard Tamon | Pemimpin Perusahaan: Teddy Surianto | Wakil Pemimpin Perusahaan: Aspianah Hia | Iklan: Chrispina E.T., Anneke Dame S.R., Rahmat Lukito | 
Promosi: Alexander Louiciano, Jimmy Rambing | Sirkulasi: Budiarto, Agung Prasetyo W., Poerwantoro | Langganan: Rudi H. | Penerbit: PT Prima Infosarana Media | Pencetak: PT GRAMEDIA (isi di luar tanggung jawab pencetak) | Rekening: 
BCA Cab. Gajah Mada No. Rek. 012.300551.9 atau BNI Cab. Utama Jakarta Kota No. Rek. 008.24400 a.n. PT Prima Infosarana Media 


“ Canopus ProCoder 2 
File “View Options Tools Help 





Pembaca yang tertarik untuk berinteraksi di rubrik ini, silakan mendaftar dengan 
mengirimkan e-mail kosong ke mailplus-subscribe@yahoogroups.com. Agar 
keanggotaan Anda segera diaktifkan, balas e-mail konfirmasi yang dikirmkan oleh Yahoo 
ke alamat e-mail Anda. Setelah terdaftar, Anda dapat mengirimkan e-mail pertanyaan 
ataupun tukar menukar pengalaman seputar dunia komputer. 

Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman, kirimkan e-mail ke 
alamat mailplus@yahoogroups.com. Jangan lupa untuk memeriksa account e-mail 
Anda secara rutin. Jika Anda tertarik untuk berdiskusi langsung secara online, silakan 
Anda join ke server DALnet pada channel #chatplus di mIRC. 


jok 


Target - AYI Target 


NAM List 





AVI Target 
Oa Create AVI File. 
ai Path 
|| File Name 
DoRemoves |  Video-basic 
Use Video 
| width 
serai Profile | 
Height 
Start ai 
- 


Manage 


Base Name 


Frame rate 





Interlacing 

Aspect Ratio 

. Video Encoder 

£ Watch “Audio-Basic 

| Use Audio 
Sudio Encoder T 
Channel Mode 


Target Parameters 


ta 


— 


Untitled(AV!) ig 


CADocuments and Settings WmnoldGNMpy Documents! 3 


C ADocuments and Settings WrnoldG AMp DocumentsiU ntitled/AVI)- Isourcel. av 
| Use if Exist bd 
320 

240 

5.000 - 


| Non-Interlaced 


ideo: (4: 3), Piket (1 : 1) dd 


| Uncompressed(RGB) 





| Use Always 
| MP3 nterVideo MP3 encoder). 


Is tereo 





You have three options how to encode audio stream. 

- Use always. The output file always contains audio stream. In the case source file doesn't have the 
one, ProCoder generates the black frame audio data. 

- Use if exist. The output file contains audio stream only if source has the one. 

- Don't use. The output file never contains audio stream. 


Ekstrak File Video 








Sources: 1 Targets: 1 


Guys, gue mau tanya nih. Kalo zamannya Corel 8 (kalo gue nggak salah inget) ada 
aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat (mengekstrak) file video (klip) menjadi per 


frame. Nah, sekarang ada nggak program yang serupa yang model begitu, maksudnya 
bisa kita pake untuk meng-ekstrak file video? Maklum, udah lama nggak pernah maen 


editing gambar. Terima kasih sebelunya. Cheers. 


The metZ 


Jawab: 


Ada. Gue sendiri biasa pake Canopus ProCoder. Caranya gampang banget. 


Pertama kita load file video-nya, terus berikutnya pilih target jadi ISeguence Im- 
agesl. Pilihannya bisa dijadiin file dengan format IGA atau JPG. Coba deh cari 


software ini di internet. 


balthaZor 


Balikin Partisi 
yang Terhapus 


Dear all miliser, saya mohon dengan 
sangat bantuannya. Kronologisnya be- 
gini. Saya baru saja pasang harddisk baru 
sebagai primary master dan harddisk yang 
lama saya pasangkan sebagai slave. Pada 
saat hendak di-install, secara tidak sengaja 
partisi harddisk yang lama kehapus. Nah, 
yang jadi pertanyaan, gimana ya cara balikin 
partisi yang kehapus tersebut? Soalnya 
semua data saya ada di situ. Kira-kira pakai 
software apa ya? Trims atas bantuannya. 


Mazandharani 


















MILLENIA 17” 
z 1280 x d2 


Jawab: 

Coba balikin partisinya pake Parti- 
tton Magic 8.0. Kalo tetep nggak bisa yah 
diselametin datanya ajah. Untuk selametin 
datanya, coba pake Get Data Back. 

Kalau pake Partitton Magic itu partisi 
nggak bisa dikembaliin, kayaknya sih 
partisinya memang nggak bakalan bisa 
dibalikin. Kalau datanya memang amat 
sangat berharga, coba aja bawa ke spesi- 
alis recovery data. Silakan cari di internet, 
banyak kog. Mahal sih memang. Makanya 
sekarang, sebagaimana berharganya data 
Anda itu? 


Mat Gemboel, hoeda, Si Pirman 





MILLENIA 15” 
- 1024 x 768 
- semi flat 
-0.28 mm 
- Silver Black 
LD 750 N 
- 17” LCD 
- 700:1 
-8 ms 
- DVI LD 950 N 
- Apple white 19” LCD 





Mempercepat 


Koneksi Internet 


Hai PCplus, ada yg ingin saya tanyakan 
nih. Gimana sih cara mempercepat koneksi 
Internet? Soalnya, setiap saya melakukan 
koneksi menggunakan modem ke Telkom- 
net Instant, kecepatan koneksinya paling 
mentok cuma sampai 46kbps. Padahal se- 
harusnya bisa mencapai 56kbps sesuai yang 
ditulis di situs Telkomnet Instan. Kenapa ya, 
apakah ini penipuan terhadap konsumen 
atau ada faktor lain? O ya, saya ini orang 
baru dalam dunia TI jadi kalau ada kesalahan 
atau kekurangmengertian saya, mohon maaf 
dan mohon bimbingannya. 


wanneutron 


Jawab: 

Kalau mau dapat kecepatan optimal 
56kbps ya kudu keluar duit banyak. 
Jaringan telepon di dalam sampai luar 
rumah harus diperbaiki hingga sentral 
telepon daerah sampeyan. Itupun blom 
bisa memastikan juga nantinya bisa dapat 


9 CB267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Kalau Anda ingin menerima e-mail secara digest (satu e-mail berisi beberapa mes- 
sage), kirim e-mail kosong ke mailplus-digest@yahoogroups.com. Sebagai informasi, 
setiap hari Jum'at hingga Minggu adalah hari bebas di milis ini. Setiap anggota dapat 
mem-posting e-mail di luar seputar masalah komputer asalkan tidak mengandung SARA, 
pornografi, bajak-membajak software, flamming, dan sebagainya. 

Jika Anda tidak ingin menerima e-mail OOT (Out Of Topic) pada hari-hari tersebut, 
kirim e-mail ke mailplus-nomail@yahoogroups.com, dan silakan Anda aktifkan kem- 
bali ke mode normal selepas hari OOT dengan mengirim e-mail ke mailplus-normal@ 
yahoogroups.com. 


Redaksi 


koneksi maksimal di 56kbps. Jadi, nggak 
mungkin kan? 

Sebenarnya, melihat kualitas line 
telepon yang umumnya ada sekarang ini, 
kecepatan 46kbps yang Anda dapat itu 
sudah termasuk bagus. Apalagi kalau bisa 
stabil di kecepatan itu. Soalnya, biasanya 
Sih naik turun. Saya sendiri kalau di rumah 
konek dengan lIelkomnet Instan, paling 
banter cuma dapat koneksi 33kbps. 

Kalau saat Anda gunakan untuk chat- 
ting, browsing di internet, download e-mail 
dan lain-lain terasa lemot, coba periksa 
Juga komputer Anda. Virus dan spyware 
Juga bisa menghabiskan bandwidth Anda. 

Sebenarnya nggak ada faktor penipuan 
di sini, hanya saja informasi yang diberi- 
kan kurang lengkap. Koneksi 56kbps itu 
kan kecepatan maksimum secara teoritis 
yang bisa didapat, sedangkan secara prak- 
tiknya, kecepatan itu hampir tidak mungkin 
bisa di dapat karena banyak faktor. 


Mat Gemboel, hoeda, Si Pirman 








kis 511 90N 


IDE to USB Converter 


Pren, kemarin saya beli IDE to USB konverter. Udah saya pasang pada harddisk dan 
bisa bekerja dengan baik. Cuma, yang bikin saya bingung, kenapa harddisk saya jadi tidak 


terdetek sebagai removable stor- 
age layaknya seperti sebuah USB 
flash disk ya? 


Indra Setiawan 


Jawab: 
Ada yang salah dengan per- 


www.kingsbuy.com 





angkat tersebut. Seharusnya, harddisk IDE yang jadi harddisk USB tersebut akan dike- 
nali sebagai perangkat USB. Contohnya, harddisk Hitachi IDE 20GB saya saja kalau 
disambungkan ke port USB terdeteksi sebagai USB Mass Storage Device/Hitachi dan 


seterusnya. Intinya harddisk itu dianggap sebagai harddisk eksternal oleh sistem operasi 


Windows 2000 Professional yang ane pake. Ngomong-ngomong, udah coba di port 


USB lain atau sudah periksa instalasi driver untuk USB tersebut lewat Control Panel? 


Yang jelas, jangan dan jangan sekali-kali harddisk IDE tersebut dipasang di USB hub 


yang bentuknya kayak bintang atau panjang, atau lainnya. Biasanya dayanya kurang dan 
Jadinya harddisk tersebut akan kedetek-gak kedetek, kedetek-nggak kedetek, dan begitu 
seterusnya. Kalau mau, mending sekalian beli kabel USB yang panjang. 


Mat Gemboel, Mochammad Kurniawan 


500:1 


'$1290) 


PT GALVA TECHNOLOGIES CORPORATION 
A JL. HAYAM WURUK NO.27, 3456650 YOGYA : JL. PATIMURA NO.1, 0274-513449, 541946 


Spain Meta 


ira la as HW) 







Computer 





| AINDAH. OK C5/45, 031-5997881 SEOWRGOM: JL. KUSUMA BANGSA 116-118, 031-5318281, £ 


4 267 | Tahun- VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Epson Luncurkan 14 Produk Baru 
Canon Luncurkan EOS 400D 


dengan tinta DURABTrite Ultra. Tinta DURA- liki kecepatan sebesar 2Dppm untuk hitam LUNGURKAN 
EPSO N LUNCURKAN se Ultra diklaim mampu membuat cetakan — dan Te untuk warna. 2 Plus ini juga KAMERA SLR DIGITAL FOS 400D 





14 PRODUK BARU yang dihasilkan bertahan hingga 120 tahun dilengkapi dengan INKdividual, Micro- 
berhubung tidak pudar dan tahan air. Piezo, VSDT, dan DURABtrite Ultra. Kamera yang 
Peluncuran dilakukan di Hotel Malya, Untuk kalangan usaha kecil, Epson Sementara itu, LX300--II dan LO300--I dieudan 
Bandung, 6 September lalu. Produk- menawarkan C8” Plus. la bisa ditambahkan — telah dilengkapi dengan interface USB 1.1 Selasa (5/9) : 
produk itu mencakup printer, scanner, All dengan kemampuan jaringan. Penambahan dan buffer yang lebih besar dibandingkan Ini merupakan 2 
In One, dan proyektor. Mereka ini akan ini membuat C87 Plus ini cocok untuk dibagi — printer dot matrix pendahulunya. kamera SIR : 
menjadi ujung tombak Epson pada ma- Untuk produk All In One (printer, digital pertama 


sing-masing kelasnya, menggantikan scanner, dan photocopier), Epson 


yang dilengkapi dengan sistem pembersi- 


meluncurkan tiga produk, yaitu Epson han terintegrasi dari EOS (EOS Integrated 
Stylus CX2800, CX3900, dan CX5900. 


Ketiga produk All In One ini telah 
dilengkapi dengan INKdividual, Mi- 
cro-Piezo, dan VSDT. CX3900 dan 
CX5900 telah menggunakan DURA- 
Brite Ultra. CX5900 juga dilengkapi 
kemampuan mencetak tanpa PC, baik 


generasi sebelumnya. 

Printer yang diluncurkan terdiri dari 
Pesan es To Sa Alus, 
LX300--I, dan LO800--II. C58 dituju- 
kan bagi mereka yang membutuhkan 
pencetakan dasar dengan biaya yang 
terjangkau. Ia memiliki catridge tinta 


Cleaning System). Sistem pembersihan 
ini berfungsi untuk menangani debu yang 
menempel pada sensor CMOS. 

Di depan sensor CMOS terdapat optical 
low-pass filter yang akan bergetar untuk 
mengguncang debu. Debu yang jatuh ke- 
terpisah yang diberi nama INKdividual mudian akan menempel pada suatu elemen 


menggunakan kartu memori ataupun yang terletak di bawah sensor sehingga tidak 


Penggunanya hanya perlu mengganti 


WARTO 





tinta yang habis sehingga akan meng- koneksi langsung dengan kamera akan kembali ke CMOS. 

hemat biaya yang dikeluarkan. C58 Aldriano Medise (kedua dari kiri), Senior Manager Sales dan Market- tertentu. EOS 400D sendiri merupakan kamera 

menggunakan print head Micro-Piezo PT Emon indonesia da K.Yamamoa (sia dari ki Press” Seluruh perantiin (kecualidot — | ig dita dengan resolusi 10,1 megapiksa 

dan Variable Sized Droplet Technology yang diluncurkan. matrix) memiliki resolusi MEN yang dibuat untuk kelas profesional pemula. 

(VSDT) yang diklaim mampu memberi- sebesar 0760 x 1440 dpi. Dilengkapi dengan prosesor imaji DIGIC II, 

kan hasil cetakan berkualitas tinggi. pakai oleh beberapa komputer. Kecepatan Untuk scanner, Epson meluncurkan EOS 400D bisa memotret dengan kecepa- 
Bagi yang membutuhkan pencetakan pencetakan yang dimiliki diklaim sebesar Espon Perfection V1O, V100 Photo, dan tan 3 foto per detik. 

lebih baik, Epson menawarkan C79. C79 23ppm (page per minute) untuk hitam dan V350 Photo. Epson juga meluncurkan Canon EOS 400D yang dibundel dengan 

ini di samping dilengkapi dengan INKdi- 14ppm untuk wara. Nilai ini sedikit lebih tiga proyektor baru, yaitu Epson EMP-S4, lensa Canon EFS 18—55 mm dilepas ke 


vidual, Micro-Piezo, dan VSDT, dilengkapi tinggi dari C58 dan C9 yang diklaim memi- EMP-6100, dan EMP-6000. tcgs) pasar dengan harga US$998. tw) 





|! ' .—. 


— Cap TOK 
— RTENLE THE DIT EHENLE 
PR Md ne neck: Di Indonesia Bgn Mamejne rel 
SM IA MAA Teh GL di gann Dalam vejas Mita SS nelaP2 
AI AN IN bui Nai Sasa Di Indonesia CRYPTONIX 
sbg FlashDisk Yg PertamanDi Inelamkasiks : Nana Nae mani, Ana | 
Selalu. OUR WARRANTY/-NEVER 










in 


"hal 
NAN | 


ANVINS 





















Email: info@cryptonixflash.com Product info: www.cryptonixflash.com 


Jakarta (021): Rising 62304194, DKS 6297054, SBS 6017504, Procom 6257126, Tricom.6017139, Momentum 6286247, DutaPerdana 6269863, ATcom 62302258, DusitCom 6127658, FeliCom 6126163, Metroe 6125161, Asiatech 6014040, Indo- 
Prima 62302277, Intel 6597574, Karlin 5324992, AlfaCipta 3848481, MitraSuksesCom 6019768, Sigma 6268924, BhinekaCom 4229555, DataPrima 3863456, SpeedCom 60138347, Teritis 6125754, SuryaPrima 62304261, Metcomsis 62304067, 
KaryaGuna 62301322, Matair 57935186, EasyCom 1237347, AlfaCom 5762516, Sinar Info 5641203, Rexelindo 62302548, Victorindo, PalmPoint 5763404, ITGallery 5661163, KingMaster 62305033, MediaKarya 30027457, HarcaCam 6262116, 
MobileCenter 4764082 (Klp.gading): BatuTulis 1534443 YSC 6520030, (Glodok): Suara Angkasa 6312117 (Kemanggisan): SmartCom 53674412 (Pinangsia): Rajawali 6282152, DotCom 62305188, Millenium 6398880, 6284162, Startech 
6282880. (Lokasari): New Age 6280343,PNP 6591196, SSG 6591553, (Bekasi): Hoka 70781233. (Depok): KakikuCom 70244461, Uhui 77206096, Blessing 7873839, Anarchis 77210229. VGTech 78883801, FentaCom 18886063, Mandiri 
68524971 Aceh (0651): AltecCom 34029, DharmaBakti 33768, CV Racom 7406291 Medan (061): SoftCom 7324255, IDCom 4576565, MedanCom 4550855, InterMedia 4529550 Pekan Baru (0761): KlikComp 23413 MasterCom 24861 Riau: In- 
dragiri 08127696571 Bandung (022): Rajawali 6045452, Erijaya 1237040, MediaTouch 4262744, Evertron 4215207 Blitar (0342): SAGA 802646 Yogya (0274): Erijaya 533292, NP Com 546647, MGC 562136, Dyeva 887837, AdhiCom 514556, 
ElsCom 566569, Alnect TA Naa 550539 (Computa 565956,Datatek 521625, Harrisma 520200, IBK 554316 JavaCom 7401608, JogyaCom Market 557007 Kaledia 883808, MandiriJaya 1400878, Nissi 515505, Pratama 557007, Resen- 
tika 566163 Semarang (024): Erij jaya 8412569. Mataram (0370): VisiDiata 539369 Cirebon (0231): HSC 204157 Sukabumi (0266): RNY 221079 Surabaya (031): Yespro 5355697 (Comptech 5981232 5981205, WTCom 5468858 Chips 
5912242143, Micronet 5319993, PC Master 8475047, Altech 5480037, VisiData 5926942.0C Com 5019500, Trinity 8481038ext.333 Denpasar (0361): Scomptec 234341 Balikpapan ( 0542): DataCom 440890, Spectrum 877368, MultiCom 
420298 427147 Manado (0431): MultiCom 859772 Gorontalo (0435): MallCom 830670 Makassar (0411): Mug en 327331. Megarich 441001 NTB (0370): VisiData 6600387 Irian Jaya (0967): NarwastuCom 5833555 

Palembang (0711): FajarNet 320700 GlobelCom 738132. Magelang (0293) TopCom 363958. Samarinda (0541) HatSupplier 205020. SOLO (0271): Erijaya 712546 


m Laporan dari Malaysia 


oleh | Alois Wisnuhardana | wisnu @tabloidpeplus.com 


Microsoft Tech Ed 200: 








dan Model Bisnis Berbasis 


“People Ready” mungkin istilah yang masih agak asing di telinga pelaku 
bisnis dan praktisi teknologi informasi (TI) sekalipun. Apalagi awam. Nah, 
setelah dua tahun menggodok secara serius di lingkungan intern, Microsoft 
mencanangkan untuk mengampanyekan “People Ready” secara masif supaya 
infrastruktur TI memberikan manfaat lebih dan bisnis bergerak ke arah yang 


jauh lebih baik dan terencana. Technology Education (TechEd) 2006 yang 

digelar di Kuala Lumpur Gonvention Centre 5-8 September lalu merupakan 

ajang dimulainya kampanye besar-besaran. Wartawan PGplus melaporkan 
langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Berikut laporannya. 





da tiga pilar penting untuk membuat 
Agan berjalan dengan baik yakni 

teknologi yang menopangnya, proses 
bisnis itu sendiri, dan manusia yang men- 
jalankannya. Seringkali, perusahaan-perusa- 
haan beranggapan bahwa investasi teknologi 
secara besar-besaran secara otomatis akan 
memberikan hasil yang berbanding lurus. 
Seolah-olah hasil adalah sesuatu yang 
“given” ketika investasi sudah ditanam. 

Pandangan semacam ini hendak 
dikoreksi oleh Microsoft. “Mulai dari 
pengembangan solusi dan aplikasi yang 
terlindungi secara baik melalui deployment, 
manajemen, dan perawatan terhadap 
solusi yang dikembangkan, manusialah 
yang menjadi pusat dari bisnis itu sendiri, 
memastikan bahwa solusi teknologi yang 
dihadirkan sejalan dengan keinginan orang- 
orang yang bekerja di dalamnya,” ungkap 
Jeff Price, Direktur Senior Manajemen 
Produk Windows Server Microsoft, yang 
menjadi pembicara kunci pada TechEd 
tersebut. 
Oleh karenanya, Microsoft, ungkap Jeff, 

sejak dua tahun terakhir ini menggodok 
sebuah konsep yang disebut People Ready. 


Istilah ini sendiri merupakan suatu model 
bisnis yang memastikan bahwa manusialah 
yang menjadi pusat dari kegiatan bisnis dan 
si manusia itu dilengkapi dengan peralatan 
digital yang tepat serta solusi yang cocok 
untuk menggerak- 
kan bisnis sehingga 
mendorong ke- 
suksesan insti- 

tusi bisnis secara 
keseluruhan. 


TechsEd South East Asia 2006 


September 5 - 8, 2006 


Dengan me- 
nempatkan manu- 
sia sebagai pusat 
dari segala operasi 
bisnis, si pelaku 
dapat meningkat- 
kan operasi bisnis 


WISNU/PCplus 


yang akan mengu- & 
rangi biaya-biaya 
operasi, merebut 
loyalitas pelang- kepada para wartawan. 
gan, dan menemukan peluang bisnis yang 
inovatif, yang ujung-ujungnya pasti akan 
mendorong pertumbuhan institusi organisasi 
bisnis. Jeff menambahkan bahwa konsep 


People Ready murni dikembangkan untuk 


MEREKA YANG TAK CUMA MENDENGARKAN 


TECHED terdiri atas dua bagian pen- 

ting yakni sesi umum dan sesi kelas. 

Sesi umum menghadirkan pembicara dari 
Microsoft, Intel, dan Hewlett-Packard. 
Setelah itu, forum dibagi dalam kelas-kelas 
atau track yakni Windows Infrastucture, 
Messaging and Collaboration, Developer 
Technology, System Management, Enter- 
prise Data Management, dan Architecture 
and Development. 

Nah, selain 90 orang yang hadir dari 
Indonesia sebagai peserta, tiga orang 
developer dari Indonesia juga berpartisipasi 
sebagai pembicara di salah satu kelas/ 
track. Berikut sekilas ketiganya. 


blogs.netindonesia.net/norman 





Norman Sasono, Soft- 
ware Architect INTIMEDIA, 
sebuah perusahaan penye- 





ea 

r . Ka 

h Plasa , 

h j Ka Hi 
EN 

1 » 

| 
| n 
: 


dia solusi TI terkemuka. 
Norman, lelaki kelahiran 
Bali dan menempuh studi 
Fisika di ITS Surabaya ini 
membawakan materi “Architecture Deci- 
sions: DataSets or Objects”. Norman juga 
aktif menulis artikel, menjadi pembicara dan 
melayani konsultasi seputar pemrograman, 
arsitektur software, dan sebagainya. Tera- 
khir, solusi terakhir yang dirancangnya di 
Intimedia menjadi pemenang tingkat Asia 
Pasifik dan menjadi finalis untuk tingkat 
dunia dalam ajang yang digelar oleh Micro- 


Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia 





Tyson Dowd (kiri), Kepala Developer Microsoft Malaysia dan 
Jeff Price, Direktur Senior Manajemen Produk Windows Server 
Microsoft Corp, tengah memaparkan konsep People Ready 


lingkungan bisnis dan bukan untuk kepen- 
tingan di luar itu. 

Tyson Dowd, Kepala Developer Microsoft 
Malaysia memaparkan, bukan teknologi itu 
sendiri yang akan menjadi pokok perkara 
di masa depan, melainkan apa yang bisa 
dilakukan oleh teknologi terhadap bisnis, 
terutama berkaitan dengan peningkatan 
produktivitas dan efisiensi operasional. 


KESIAPAN INDONESIA 

Revany Iskandar, Direktur Bisnis Korporat 
Microsoft Indonesia, yang memimpin rom- 
bongan Indonesia dalam acara di Malaysia 
tersebut bercerita, inti dari “People Ready” 
adalah memaksimalkan potensi manusia 
yang tak terbatas. 
la memaparkan, 
Microsoft menge- 
lompokkan 
kesiapan organisasi 
bisnis untuk men- 
capai arah yang 
paling dinamis. 
Keempat tahapan 
itu adalah kategori 
basic, standard- 
ized, rationalized, 
dan dynamic. 
4. Menurut 
Revany, di an- 
tara industri-in- 
dustri yang ada di 
Indonesia, sektor finansial perbankan dan 
telekomunikasi merupakan dua industri yang 
paling maju dalam penerapan teknologinya 
dan kesiapan infrastrukturnya. 

Sekarang ini juga mulai ada tren bahwa 


soft di Amerika Serikat. Ia bisa dijangkau di 
http://blogs.netindonesia.net/norman. 


Dondy Bappedyanto 
(http://www.bappedyanto. 
com), konsultan independen. 
Dondy sudah sangat populer 
di lingkungan developer di 
Indonesia dan pernah men- 


blogs.netindonesia.net/norman 


duduki beberapa jabatan penting, mulai dari 
chief developer hingga CEO. la sekarang 
banyak menghabiskan waktunya deng- 

an mengajar, memberikan pelatihan dan 
mentoring ke perusahaan-perusahaan di 
Indonesia berkaitan dengan .NET. Bersama 
dengan Norman, Dondy merupakan salah 
satu dari Most Valuable Professional (MVP) 
dan pemegang sertifikasi Microsoft Certi- 





5 (9267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Mendorong Implementasi Infrastruktur 
“People Ready 





27 





perusahaan-perusahaan besar di Indonesia 
tidak lagi menggantungkan pengembangan 
atau pembangunan infrastrukurnya kepada 
developer-developer dari perusahaan 
terkemuka atau bahkan perusahaan asing. 
Apresiasi terhadap developer Indonesia 
sudah meningkat cukup bagus dan dari sisi 
kemampuan, mereka tidak kalah dengan 
negara-negara lain seperti Singapura, Ma- 
laysia, maupun India. Secara absolut, jumlah 
pengembang di Indonesia pun juga cukup 
banyak, sekitar 5 ribu orang. 

Namun Revany melihat, developer di 
Indonesia belum bisa berpikir seperti dokter. 
“Sepuluh orang dokter berkumpul mereka 
mendirikan rumah sakit atau klinik.” Cara 
pandang semacam ini belum dipunyai oleh 
para developer Indonesia, sehingga mereka 
seringkali gagal karena berpikirnya semata- 
mata hal teknikal. 

Di forum TechEd sendiri, Revany mem- 
boyong tak kurang dari 90 orang dari ber- 
bagai institusi pemerintah dan swasta yang 
selama ini berkepentingan terhadap imple- 
mentasi teknologi terbaru yang dihadirkan 
oleh Microsoft. Para praktisi dan pengambil 
kebijakan bidang TI di perusahaan-perusa- 
haan ini, menurut Revany adalah pihak yang 
paling berkepentingan dengan teknologi 
yang sekarang ini dikembangkan oleh Mi- 
crosoft. “Mereka semua adalah partner yang 
sudah cukup lama menggunakan platform 
Microsoft pada infrastuktur di perusahaan- 
nya,” imbuh Revany. 

Selain hadir sebagai peserta, Indonesia 
juga menyumbangkan tiga orang pembicara 
di forum internasional ini (lihat boks: Mereka 
yang Tak Cuma Mendengarkan!). & 


fied Solution Developer (MCSD) untuk 
Microsoft .NET. 


Muhammad Choirul 
Amri (http://choirulam- 
ri.or.id). Anda boleh saja 
belum terlalu mengenal- 





choirulamri.or.id 
MP aan maa, 


nya, tetapi mungkin sudah 
ratusan atau ribuan kali mengunjungi situs- 
nya karena salah satu pendiri dan koordi- 
nator harian situs http://ilmukomputer. 
com, sebuah situs pembelajaran komputer 
yang terkelola dengan baik. Di forum 
TechEd, Choirul membawakan dua sesi 
kelas yakni , “Smart ASP.NET Application 
with SOL Server 2005 Mining Model” dan 
“Choosing the Right Mining Model for Bet- 
ter Business Decisions”. BH 


6 267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Sigma Ambil Alih Kendali Bisnis 
Hitachi Resmi Beredar di Indonesia 


Seminar The Art of Filmmaking & Editing 
BYON Raih 2 Penghargaan 


HITACHI Resmi BEREDAR 


DI INDONESIA 


Hitachi Global Storage Technologies 


AMBIL ALIH 
KENDALI BISNIS 


PT. Sigma Cipta Caraka, perusahaan 
pengembang piranti lunak dan penyedia 
layanan solusi perbankan berbasis TI di In- 


(Hitachi) akhir Agustus lalu mengumumkan 
bahwa mereka telah menunjuk PT. Bintang 
Mas Rezeki Nusantara (BMRN) sebagai 
authorized distributor pertama untuk 
seluruh tipe harddisk drive (HDD) Hitachi di 
Indonesia. 

Sebagai salah satu pemimpin di bidang 
digital storage distribution di Indonesia, 


donesia mengumumkan bahwa mereka telah 
mengambil alih kendali perusahaan tersebut. 
Lima tahun belakangan, bisnis Sigma dipe- 
gang oleh Caatoosee AG, sebuah peru- 
sahaan asal Jerman dan pengambil alihan 

ini ditempuh melalui jalur Badan Arbitrase 
Singapura setelah upaya proses penyelesa- 
jan mufakat tidak mencapai kata sepakat. 


BMRN sudah cukup berpengalaman dalam 

memasukkan produk seperti harddisk drive, 
Dengan pemutusan kemitraan tersebut, 

kini Sigma siap berkembang lebih luas lagi 


optical drive, dan monitor LCD dari berbagai 
produsen ternama di dunia. Dengan pengala- 
dan melaksanakan strategi bisnis dengan 

lebih gesit. Rencana pengembangan bisnis 


mannya sebagai distributor produk harddisk 
seperti Conner dan Samsung, BMRN diya- 

Sigma ke depan adalah dengan memperkuat 
layanan tidak hanya untuk wilayah Indonesia 


kini dapat memperkuat kehadiran harddisk 
Hitachi di pasaran Indonesia. 

saja, tetapi juga akan merambah ke kawasan 
regional, Asia Tenggara pada khususnya. 


Dari informasi yang kami tangkap, BMRN 
akan menghadirkan seluruh jajajaran lengkap 
Saat ini, Sigma sedang ekspansi pasar 
ke Malaysia dan Filipina bekerjasama dengan 


harddisk yang dimiliki Hitachi seperti seri 
Ultrastar 3.5 inci, Desktar 3.5 inci, Travelstar 
2.5 inci, 1.8 inci Travelstar, serta Microdrive 
1 inci. 


perusahaan distribusi dan penyedia jasa IT di 
sana. Ini merupakan terobosan yang dilaku- 
kan perusahaan asal Indonesia yang umum- 
nya hanya mengimpor dan mendistribusikan 


Untuk setiap harddisk Hitachi yang 
mereka distribusikan, BMRN memberikan 


solusi atau layanan perusahaan asing. (fmn) jaminan garansi selama 2 tahun. (imn) 








Intel Core 2 Duo CPU support 


Support for Inte's newest processor, setting a new standard in dekstop processor 
performance. 

This board also supports the full range of Pentium Extreme Edition, Pentium 4 and 
Celeron D LGA775 socket processors with 533MHz, 800MHz or 1066MHz Front 
Side Bus. 


Supports 


"" FOXONE” Technology 


Windows and BIOS based overclocking system control. 
#- Automatically run your machine faster or slower according to loading, or manually 
3. ocerclock the system with case. 


Digital Power Management 


Foxconn's Digital Power Managemen system brings greater performance capability 
| and control. By replacing traditional analogue power circuitry with a digital system, 
pena heat is reduced and much smaller voltage increment adjustments are possible, 

PW M | meaning greater control for overclockers. The digital system also has the benefit 


ojM laloik-t- late MS ol- Te M-IrelO Into Mar -MOind UM oo (em sar: In late Mere Tante to eMroManlojiar-n ofoy-IKo| 
components less likely when installing and removing CPUs. 


P9657AA-8EKRS2H 


Intel Core 2 Duo processor support 
Intel P965 # ICH8R Chipsets 
FOXONE Technology 

Dual Channel DDR2 800 Memory 
IBJTelie-1M@toJajak-teiihA1AYA 

Dual Gigabit LAN 

7.1 Channel High Definition Audio 
10x USB2.0 ports 


mg. aa: | 
“Nag Fi aa pr. . 


“ 
r » 1 1 
bs 3 “N ki - oT TU TT — 
(PH - Ai na PN Tr, Tg 
3 - & - ai 
, TN - I in | “men 
L k Ni, " || Li - naa - & “3! is Tg 
1.1 3 RN 1 Tea 3» b i 
4 1 ma —I 
# | BA aa Giaa . —.3 
J La n'| - sean 
An send is Ea & Tm 
7 “ Fa F 
, 3 . ui 


LKULLLLLu 


Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo processor 
support 

Intel P975X # ICH7R Chipsets 

SO) O)NI NI Ketealato)tefe)'/ 

Dual PCle x16 with CrossFire Support 

Dual Channel DDR2 800 Memory 
IBITeTiee1MOtoJajak-te1 ih AAA 

Dual Gigabit LAN 

Tan mM Olat- Telat MmitelaM IE italtitojaMANe (to) 

8x USB2.0 ports 


pLLULLLUL UU 


La 


1. 
3.OGb!s 


Branch : Jakarta (021) 30005432/30005425, 


Sole Distributor : IKOMANYIN, O 


Bandung 


GELARAN 
SEMINAR tie Arr 


OF FILMMAKING & EDITING 


La Salle College, sebuah perguruan 
seni komunikasi visual bertaraf internasi- 
onal menyelenggarakan seminar ber- 
tajuk The Art of Filmmaking & Editing. 
Event yang digelar akhir Agustus lalu itu 
menghadirkan Hani Saputra (Sutradara 
film Heart dan Virgin), Dwi Ilalang (video 
editor), serta Chand Parvesh (produser 
dari Star Vision) sebagai pembicara. 

Selama kurang lebih 8 jam, ruang stu- 
dio audio-visual kampus yang bermarkas 
di kompleks Sahid Garden, bilangan Jl. 
Sudirman, Jakarta ini diisi dengan shar- 


BYON ran ? 


PENGHARGAAN DARI MUSEUM 
REKOR INDONESIA 


Kedua penghargaan itu diserahkan oleh 
Jaya Suprana, Ketua Museum Rekor Indone- 
sia (MURI), kepada Chris Irwan Japari, Direk- 
tur Pemasaran PT LeadVision Technology, di 


2 











Hani Saputra, 
sutradara film 
Heart dan 
Virgin sedang 
membeberkan 
suka duka 
penyutradaraan 
film beserta 
tips-triknya. 


5———— 








dok. La Salle College 


ing teknik, suka duka penyutradaraan, 
penyuntingan film, maupun manajemen 
produksi film. Terungkap pula gambaran 
perbedaan infra struktur produksi antara 
video, film, dan televisi beserta tips dan 
trik untuk menanganinya. (vin) 


sela-sela pameran komputer Indocomtech di 
Jakarta pada Jumat (8/9). 

Penghargaan pertama menetapkan BYON 
sebagai notebook pertama di Indonesia yang 
menerapkan standardisasi komponen. Sedan- 
gkan penghargaan kedua menetapkan salah 
satu notebook BYON—M1620 PN/D—se- 
bagai notebook termahal. Notebook berlapis 
emas dan bertahta berlian itu terjual dengan 
harga US$12,000 dengan cara lelang. tax) 


an) ——- in 


Tia Ok RT More 
jccess by creating successful customers. We do the same. We're Foxconn. LineYyal 


Weretmealisitive. Price sensitive, Customer sensitive. Like you, we believe in deliveringmorg 


MoreehaanMke products. More support. More service. We already share so much inica 
Why not share a Mlure as very succagsiul partners? Visit Us anytime at www 


me | Windows | 


Chinaset Audio 


RAD 


HT Sappari (BE 


(022) 7276811, Yogyakarta (0274) 520937, Surabaya (031) 5467658, Medan (061) 4561000, Semarang 


Dealer : Jakarta (021) : Jees Comp 6126977/6126976, Valcom 62302146/47 , Juvee Computer 6125727/6125728, Megatech Computer 6018235/6126264, Top's Computer 6125448, Neo Twinindo 6127673, Surya Computer 
62303698, In-Tech Com 30005448, Velocity Computech 62303853, Super Auality 6127187, Vortexindo 56953902, Atrium Multi Data 62304528, Aneka Inti Makmur 62301296, Goodwill Computer 62303922, Crystal Computer 
6243325, Forexindo Comp. 6126162, InTech Com 30005448, GPL 62301227, Platinum Com 30005465, Proview 6016074, GI Technology 6127756, JJ Autotech 70053838, Garuda Sakti 6009512, X-Harco 62304682 . Bandung 
(022) Sigma 2030367, Vinaya 4216311, Art 4212657,Persada 7272547,Van 7231254,WDC 7271411, Compumax 4222962,Altech 7279601,Abadi 7271449,Paragon 7202830. Yogyakarta (0274) : 


mmon. 


foxconnchannel.com 


Erternai SATA Dual DORI Duad Gb LAN 


egg Dam Mao Pemet A ii Wah 


(024) 70229088. 


D.P.J. 554499, ASC 882891, 


Spectra Comp 7152209, Oslo 543359 . Solo (0271) : WP Comp 643572,Sadar Djaya 729911,Optima 741462. Magelang (0293) : Top Comp 363958. Purwokerto (0281) : Dimensi 642042. Klaten (0272) : Optimedia 3102506. 
Surabaya (031) : Bandung Komputer 5353688, Microcomp 5465766,Optus 5345668, Tan Computer 5341335,Chips Computer 5912555, Melia Komputer 5353681,Juracom 5478690,AS 5477220, Tweety 5480833,UPC 5483387, 
Metrostar 5981080,Gloria 5348994. Medan (061) : AMR 7360670, Asia Pasific Computer 77836545, Atlantis Komputer 4552578,Digital Microsystems 7364873, Electra 7323613, Infomedia 4522117, IT.Shop 8460819,Lie Comp 
71352767, Syscom 77865018, Newtech 7361402, CV. Sam Com Centre 0651-22060,Sarana Infotech 4512643 . Semarang (024) : APP Computer 8505715,Digital Computer 3557292,Gunajaya Computer 3540471, HG Computer 


Service Center : (021) 6250380 TANYA (eojalatearlalalaMeolan) 


6708700,BK Computer 6715104. Cirebon (0231) : Indexindo 211673. Tasikmalaya (0265) : Planet 332223, I COM 311151. Tangerang (021) : MEGACOM 5371226, HHM Com 53154291, Guna Jaya Mandiri 53154266, YoulaComp 


53154021, Mitra Guna 53154360, MMS 5521427, Dolphin 0818403330, Sentra Solusi 55791336, Aero Comp 0818404166, Penguin Comp 0818755027, Sakura Jaya 53154101, 2C Comp 5371131, Easy Link Comp 54211608, 
Behindo Comp 5371175, Prince Compusindo 53161882. Banjarmasin (0517) : Atcom 7404486. Makassar (0411) : HP Center 4662533. Bali (0361) : Ecomter 234713. 





a Notebook untuk Gamer 


oleh | Restituta Ajeng Arjanti | ajeng @tabloidpclus.com 


| P 4 N 1 “ 


T 


| 4 1 
|» 
“| | 4 
3 Il Pr Aa 
" r IA 
NN 1 | MM 
UI | “ J | 
LT | 3 | 3 
Tu KUN (1 £ N P | N Li 
Na | . Mm “ P , . Mm “. 
NN 1 N PN SB N “« | Be Pan Un 
| - . Pu 3 3 BE Ga ID » dh... | Ig — 


"Teknologi prosesor dan chip grafis 

















komputer sudah semakin cang- 

8 gih—tak hanya untuk PC desktop 
dan server, tapi juga untuk notebook. Kini, 
notebook bisa sama kencang dengan PC 
desktop. Tak hanya beragam aplikasi grafis 
yang berat saja yang bisa dipindahkan ke 
notebook, game juga bisa! 


DULU, GAME DI DESKTOP 

Dulu, komputer desktop 
mungkin jadi pilihan utama para 
gamer. Alasannya, para maniak 
game butuh komputer dengan 
spesifikasi yang tinggi, dan 
jelas bahwa komputer desktop 
menawarkan spesifikasi yang jauh 
lebih tinggi ketimbang note- 
book. Selain itu, untuk spesifi- 
kasi sistem yang sama, harga 
komputer desktop pun jauh lebih 
murah ketimbang notebook. 

Hal lain yang membuat gamer 
lebih mengandalkan desktop 
adalah kemudahan dalam 
meng-upgrade komponen-kom- 
ponennya. Butuh kartu grafis 
yang lebih tinggi, gamer bisa 
mencabut kartu grafis lamanya, 
dan menggantikannya dengan 
yang baru—yang tentunya harus 
kompatibel dengan komponen- 
komponen lainnya. Dulu, pada 
notebook, hal semacam itu mana 
mungkin dilakukan? 


SEKARANG, GAME DI NOTEBOOK 

Sekarang, bagi para peng- 
guna komputer, faktor harga 
notebook memang masih jadi 
penghalang. Meski begitu, harga 
notebook saat ini sudah dinilai 
lebih ringan. Berterima kasihlah 
pada teknologi chipset dan pros- 
esor yang makin canggih. Bahkan 
sekarang, sudah ada produk 
notebook berbasis Centrino yang 
dihargai di bawah sepuluh juta 
rupiah. 

Dari sisi teknologi, dukun- 
gan yang diberikan para vendor 
hardware untuk produk note- 
book juga sangat besar. Spesi- 
Tikasi yang mampu diusung oleh 
sebuah notebook bisa tak kalah 
dengan spesifikasi yang mampu 
diusung desktop. 

Mobile gaming tak hanya 
hadir dalam perangkat genggam 
seperti ponsel dan PDA, tapi 
juga notebook. Bermain dengan 
tentunya menawarkan kemuda- 
han dan nilai praktis—kapan saja 
di mana saja, pemiliknya bisa 
bermain dengan perangkatnya. 


€ TN 
G N 
M N 
Ng, 
ai 











- - ki 


DIDUKUNG TEKNOLOGI GRAFIS DAN PROSESOR 
Teknologi untuk komputer notebook ma- 
kin melaju dengan munculnya prosesor mo- 
bile Core 2 Duo milik Intel, yang diberi kode 
nama Merom. Chip pada prosesor tersebut 
merupakan chip ketiga yang berbasis pada 
Core 2 Microarchitecture yang dirilis oleh 


Intel setelah chip prosesor Woodcrest untuk 
server dan Conroe untuk desktop Intel. 

Menurut Intel, produk notebook kelas 
high-end yang berbasis Core D Duo me- 
miliki memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi 
ketimbang kinerja prosesor Pentium M ber- 
basis single core yang memiliki kecepatan 
paling tinggi sekalipun. Kelebihan lainnya, 
seperti yang diklaim oleh Intel, prosesor baru 
tersebut juga irit konsumsi daya. 

Rilis chip dual core seperti Core 2 Duo 


7 (89267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





BRAMA SETYADI 


bisa dikatakan memberikan kekuatan 
baru bagi produk-produk notebook. Hal 
lain yang mungkin bisa menyenangkan 
para penggemar game yang akan meng- 
gunakan notebook adalah diperkenal- 
kannya sistem grafis SLI (Scalable Link 
Interface) milik nVidia yang menggunakan 
kartu grafis kembar. Sebagai informasi, 
sistem SLI ini menyambungkan dua VGA 
menjadi satu untuk meningkatkan kinerja 
grafis secara keseluruhan. 


CANTIKNYA HITAM PUTIH 
TAMPIL LEBIH HIDUP 


Kini HP menghadirkan gebrakan baru dalam dunia pencetakan: Teknologi tinta P4 yang ada di dalam tinta HP 27 Ink Cartridge. P4 
Lego li caTaMerlaco gue mesitel MaLeliMeininN cela reMes-itelenge Mete latu te PMN tulateTaMeT Tarore Ta Muat: UNI IIA C-et-ote Lte aMIe Tata M3 ll am old ito MM Kare Tanoe isi TelTalah gap 
eAsoteli Muh M Nite temLiTe Te Mic JalInte erare tera Maitekxe tele Ms tetatomEt:Ta late MiTurleTn) Mes erenki Mieke M esa Tej TULKe ta Ms hrert Mate FTI Mrze Tire MA Ixe Tere Manteju Ito teTangpei ta Teh 
pasti tinta Px- akan membuat dokumen hitam putih tampak lebih tajam. 


Hari ini juga temukan hasil cetak lebih brilian dengan mengunjungi HP Reseller terdekat dan nikmati kenyamanan mencetak dalam hasil 
tee fe Ma tarertnte lahat) 


HP Original Print Cartridge. Teknologi di balik pencetakan brilian 


Tinta HP sekarang makin terjangkau! Dapatkan HP Simple Black Ink (HP 27b ink) yang harganya lebih ekonomis dan hasil cetaknya brilian dan 
terjamin. , 3 Pa 


San, Pa Aa pa Ng, 
Oa 2 
Bonus: 


e Handphone string" untuk setiap pembelian 1 Tinta HP 27b Simple Black $ 


SEGEL PENGAMAN BAR : 3 
as naa Horplu Bicak 
te 
Ld an 


Call 0800 11 222 ibebas pulsa) 
08.00-17.00 WIB 


O 


invent 


Click www.hp.co.id 


| Email id.contact@hp.com 
Untuk informasi penghematan tinta, kunjungi www.hp.com/ apac/saveink 





HP Reseller « Jakarta (ik SMP Cerai. ter EGG SG Plaga Tet sule, Gaahmada GBLA Ra Uap BOGA GGS, Sera Data Lerputer BASA Indi KERAS pul BPR Faruk Saree EC S3BP Bau Lor ul Kelapa Garin 4554445, Toko Buku Keaar TPPPSBE, 
BA La Bay BSA Ona Pap PARA DAS Dag ear Sr, Peiras de Lan KPA AAA Cabang Pop.er GRO Sawer "dp 22531, dp Mardi C1 I Milan, 1. Lempulet PSR AAA Sit lech Tebo Wi rugatd, Faligg G5 9G, 
Pat un C126721 Shcpiss co1 Bi 26103, Mu anal PASCA Pencam3s 626" bhs 63231673 ADC Godok MSSAA, Magadata cor 20 K6 9 b2E SES, Satar Berkat 3245 MES B1 2 A3 Lempue B3 IG Iga Son et PAM SAS REA gi cat RN 5, 
ega GRAGC ES SE 3005, Mean GAP So SAS Mona RON Gn ANA 1 Galen A213A7S1A Man Ik PAMA CA Spa, Sirar KISina BorbBBh Kes Dani MAMA SE Ga ee Dena Shadi Bapa Be Jaya land AN F5 
Duet Office MMI Sara Idonaga 312812 Fovdek Inga" Kla 50696, Sengyat Civ F2FB11SG Pipe Adera Ta Kerig1g P1ONISP Ganga Sn1 Sougre FS00C 3G « Surabaya (0916 Co ptarag Sunses Semasa KarG239 Gadeg Mm SINEJAN 55201 « Bandung (0224 ICS Bangur7 
TEE BA AA na nia A29 ba Palembang (071k Mk sair SB" bug 


Toko Buka Gramedia: « Jakarta (021 ra medg Cepak 150291, Garegg Malramgn SESI ES, See med Pendak tega Mal #506AO AL Gro reda Gek SEE Oo Rangda Setara PENA 5 Gro a "ot Anggita SEKISASS. EM» Yogyakarta (RTA Get a Yep lan 
Ada la Manado (AI Sala Mann Aa 6 


“Barat Se aku Saripa 21 Oalott FCUG atau Set persesan ragi Ada IK SE AKU Uus PET b Ar Maket prayrk 


Pn ea Sae Deen Dengar LP aa Pahang para Pena boa pare tu, 


8 (39267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2008 





PANASONIC 


TARIK BATERAI-BATERAI 
LAPTOP DI JEPANG 


Berdasarkan berita yang dilansir oleh 
PCWorld, ada enam ribu baterai laptop 
Panasonic yang ditarik di Je- 
pang. Baterai-baterai tersebut 
bermasalah dengan komponen 
mekanik di dalamnya, dan -— 
berpotensi untuk mengalami 
overheat. 2 

Baterai-baterai yang ditarik 
dari asaran adalah baterai-ba- 
teri untuk laptop seri CF-W4G 
yang dikapalkan pada bulan 
April dan Mei 2005. Sebagai 
informasi, laptop tersebut 
hanya dipasarkan di Jepang. 

Menurut Akira Kadota, juru bicara Pana- 
sonic di Jepang, risiko overheat terhadap 
laptop Panasonic akan semakin besar jika 
penggunanya tidak berhati-hati dan sering- 
kali meletakkan laptop-nya di meja dengan 
kasar. Perilaku semacam itu akan memicu 
korslet pada komponen-komponen dalam 
baterai dan mengakibatkan overheat. 

Sebagai informasi, baterai yang digu- 
nakan pada laptop Panasonic, tidak sama 
dengan laptop Dell dan Apple—bukan 
baterai buatan Sony Corp. Kadota tidak mau 
menyebutkan nama manufaktur baterai-ba- 
terai yang ditarik tersebut. (raa) 


FUJITSU Rencanakan 


RILIS HARD DRIVE NOTEBOOK 
BARU 


Ada dua kapasitas yang akan ditawarkan 
oleh Fujitsu untuk produk hard drive beru- 
kuran 2,5 incinya itu—80GB dan 160GB. 
Rencananya, kedua hard drive untuk 
notebook tersebut akan dirilis bulan Oktober 
mendatang. 

Menurut Fujitsu, saat ini, kapasitas hard 
drive terbesar yang ada adalah 80GB, dan 
kecepatannya 5400-rpm. Dengan begitu, 
model hard drive 160GB yang akan dirilis- 
nya adalah yang terbesar di pasaran untuk 
saat ini. 

Sebagai informasi, kedua hard drive 
tersebut mengusung teknologi pereka- 
man perpendicular, teknologi perekaman 
magnetik yang masih terbilang baru. Metode 
perekaman perpendicular, sama seperti 
teknik perekaman longitudinal yang sebe- 
lumnya, bergantung pada partikel-partikel 
yang secara magnetis menempel pada media 
penyimpanan data. 

Pada teknik perpendicular, kutub utara 
dan selatan dari partikel magnetik diatur 
tegak lurus pada disk, bukan secara paralel 
seperti pada teknik sebelumnya. Dengan 
begitu, setiap partikel menempati area yang 
lebih kecil pada permukaan disk, sehingga 
ada lebih banyak partikel yang dapat dimuat 
dalam disk. (raa) 





EEAN . Beta2 

TEA Firefox2 

release notes 

Fwrafox 2? Data Du a developer prasew relaasa Of Our 


stan davaan 
Ot Use Fwefox 2 Beta 2 and expect al of thew 
wo prof 


m Panasonic Tarik Baterai Laptop di Jepang 
m Firefox 20 beta 2 

a Pembukaan INDOCOMTECH 

m Hard Drive Notebook Baru Fujitsu 

m Microsoft Rilis Versi Beta Kedua WMP 11 


MOZILLA persaru 


FIREFOX 2.0 BETA 


Dirilis akhir Agustus lalu, browser Firefox 
versi 2.0 Beta 2 dilengkapi dengan perbaikan 
di sisi antarmuka, fitur tabbed browsing, dan 
proteksi untuk serangan phising. Selain itu, 


G3 mozilla.org 





war avi at t 


t generation Fwrefox brows Kd it is beng m 
au wabe for testing purposes only, Firefox 2 Beta 2 
tendad for Web appdca Mapara and DL 


per 














Vvhat's New in this Development Milestone 


Mozilla juga menambahkan fitur spellchecker 
pada open source browser tersebut. 

Kapan kiranya versi final dari Firefox 2.0 
bakal dirilis? Menurut Mozilla, kemungkinan 
besar, rilis versi Beta 2 ini adalah yang terakhir 
sebelum akhirnya mereka merilis versi final 
dari Firefox 2.0. Pihak pengembang Firefox 
sendiri akan menyelesaikan peranti-peranti 
kandidat finalnya pada tanggal 19 September, 
dan berencana untuk merilis versi final Firefox 
2.0 pada akhir Oktober 2006. 

Sebagai informasi, tak hanya Mozilla yang 
sedang sibuk mempersiapkan rilis browser 
andalan mereka. Akhir tahun ini, Microsoft 
juga berencana untuk merilis Internet Explorer 
"7. (raa) 


LINUX tax Hanya 


UNTUK KOMUNITAS SAJA 


Hal tersebut disampaikan oleh Didieb 
Ajibaskoro, Technical Director PT Bajau 
Escorindo, dalam konferensi pers yang digelar 
di sela-sela acara “Linux Solution Day 2006” 
di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (12/09) lalu. 
Menurut Didieb, Linux pun bisa digunakan 
di kalangan enterprise. Sayangnya, saat ini, 
kendala yang dihadapi Linux untuk berkem- 
bang masih terletak pada faktor people, 
orang yang mengenal dan memahami Linux. 

Perkembangan Linux dari tahun ke tahun, 
menurut Ricky Chu, ISS Product Manager, 
HP Asia Pasific, meningkat cukup konsisten 
dalam jumlah presentase. Meski begitu, jika 
dilihat secara global, jumlah pengguna Linux 
masih sangat sedikit bila dibandingkan deng- 
an Windows. Di Indonesia sendiri, menurut 
Ricky, penerimaan masyarakat terhadap 
Linux bisa dikatakan sangat besar. Alasan 
utamanya tentu karena Linux menawarkan 
biaya yang lebih hemat dan kontrol yang lebih 
baik karena tidak bergantung hanya pada satu 
vendor saja. 

Sebagai informasi, Bajau dan Hewlett 
Packard bermitra dalam menyediakan du- 
kungan teknis Linux bagi para penggunanya. 
Bajau akan menyediakan layanan infrastruktur 
TI khas Linux dan menawarkan Linux OS dan 
dukungan hardware bagi klien-kliennya. (raa) 





Upacara pembukaan Pameran INDOCOM- 
TECH 2006. Pameran yang diadakan oleh 
APKOMINDO dan Dyandra Promosindo 
tersebut digelar pada 6-10 September 

lalu. Dalam upacara pembukaan, tam- 

pak Henky Tjokroadhiguno, Ketua Umum 
APKOMINDO, dan Menkominfo Sofyan Djalil. 
”Masyarakat masih belum aware terhadap 
produk komputer”, ujar Djalil dalam pidato 
sambutannya. Menurutnya, ajang seperti 
INDOCOMTECH bisa menjadi salah satu cara 
untuk mengubah pandangan publik terhadap 
teknologi, supaya masyarakat mau mempri- 
oritaskan teknologi. (raa) 


BRAMA SETYADI 








MODERN PHOTO 


TAWARKAN BISNIS ERA DIGITAL 


Jakarta, 6 September 2006. Di peng- 
hujung tahun 2006, PT Modern Photo Tbk. 
kembali menyelenggarakan acara roadshow 
di 9 kota besar di Indonesia yang meliputi 
Sumatera, Jawa, Bali, dan Makasar. Selain 
merupakan acara silaturahmi dengan partner, 
acara ini juga merupakan sarana untuk 
memperkenalkan produk dan layanan baru 
sebagai solusi bisnis para partner Modern 
Photo. 

Adapun layanan yang ditawarkan oleh 
Modem Photo adalah Digital Printing Center. 
Produk dan layanan ini menjadi salah satu 
inovasi bisnis di era digital saat ini. Produk 
dan layanan yang tidak membutuhkan space 
luas dalam toko ini ditujukan untuk peng- 


MICROSOFT rus 


VERSI BETA KEDUA WMP 11 


Windows Media Player 11 merupakan 
aplikasi pemutar musik mendatang untuk 
sistem operasi Windows XP. Rilis kedua 
dari versi Beta WMP 11 baru saja dirilis 
awal September kemarin. 

Dalam peranti Beta 


tersebut, Microsoft sudah (Windows 


menambahkan fitur baru untuk Eau 


memudahkan para penggu- 
nanya untuk mengunduh dan 
membeli musik dari berbagai 
layanan musik online. 

Salah satu fitur yang cukup 
menarik yang diusung oleh Fashion Mess 
aplikasi ini adalah fitur Media “1G 
Sharing. Fitur ini mengusung 
fungsi Windows Media Connect yang 


memungkinkan pengguna untuk melaku- 





usaha di bisnis retail foto yang ingin mem- 
berikan layanan cetak digital bagi pelang- 
gannya. Bisnis ini juga bisa dimanfaatkan 
oleh para pelaku usaha retail IT, perangkat 
elektronik dan kamera sebagai salah satu 
bentuk ekspansi usaha mereka. 

Digital Printing Center sebagai produk 
dan layanan yang dikembangkan sendiri 
oleh PT. Modern Photo adalah layanan yang 
memungkinkan konsumen dapat melakukan 
order cetak swalayan dengan mudah, murah, 
dan cepat. 

Selain DPC, Modern Photo juga mem- 
perkenalkan konsep layanan cetak swa- 
layan lainnya melalui produk M Prisa yang 
terhubung dengan mini lab frontier ataupun 
dyesub digital photo printing. Selain dapat 
memberikan kenyamanan pada konsumen 
dalam mencetak foto, konsep ini juga meng- 
untungkan para pengusaha karena dapat 
menekan biaya operasional. (tmn) 


kan streaming konten dari perpustakaan 
WMP mereka ke perangkat lain yang 
terhubung dengan jaringan. Jika tertarik 
dengan aplikasi WMP 11 Beta 2, Anda 
bisa mengunduh dan mendapatkan infor- 
masinya dengan lengkap secara online di 
situs Microsoft. 

Microsoft belum mengumumkan kapan 
versi final WMP 11 akan dirilis. Yang pasti, 
versi finalnya akan diikutsertakan dalam 


RS indon, 
— BENA2 
rn itu 


ke Simplicity In Design 
| |. Er ba meh rab kah 1 par diptad 
ertartmamari 


bum 


IPA oo of the Music Kou Love 


rilis Windows client OS dan Vista, Januari 
2007. traa) 


a Role Playing Game 


oleh | Septian Victorinus | septemberian49@yahoo.coid | Game Reviewer 


| sragammeewe ! Ih@ Elder scrolis IV: Ublivion 
Pertempuran Melawan 
Pasukan Neraka 


Scrolls terkenal dengan 
kisah-kisahnya yang seru. 
Mengeksplorasi dunia fan- 

tasi dalam serial tersebut 
bisa menempatkan Anda 
pada situasi genting dan 
menegangkan, pokoknya 


SETU. 


———— 


Pi P SEE 
Pa 
kena Ya 
(Ta —— an! 
| ii 
“0 13 
6 
- aki 
1 “4 - d 4 Pa TN, Siak 
Pr - Md na. la Olla: sibuk 





ebenarnya, judul permainan ini sen- 

diri, Oblivion, merupakan salah satu 

istilah di dunia neraka, yaitu tempat 
di mana setan-setan keluar dan mengepung 
daerah Tamriel. Nah, misi Anda adalah 
mencegah setan-setan tersebut keluar dari 
sarangnya untuk mengepung dan menghan- 
curkan dunia. 


GAMEPLAY 

Dalam serial The Elder Scrolls, Anda se- 
lalu bisa menciptakan karakter Anda sendiri. 
Opsi untuk kostumasinya bisa dibilang tak 
terbatas. Anda akan melihat dunia melalui 
mata karakter yang Anda mainkan. Di 
awal permainan, Anda bisa menentu- 
kan nama, ras, dan jenis kelamin dari 
karakter yang Anda mainkan. 

Game akan dibuka dengan kisah 
awal saat Anda terperangkap dalam 
sebuah sel di ruang bawah tanah, dis- 
andera oleh sekelompok orang. Dalam 
keadaan putus asa mencoba melolos- 
kan diri, Anda akan ditolong oleh Sang 
Kaisar dan pasukannya yang setia. 

Sang Kaisar, karakternya disuara- 
kan oleh Patrick Stewart, aktor dalam 
Star Trek: The Next Generation dan X- 
Men, mengenali Anda melalui mimpinya, dan 
kemudian mempercayai Anda untuk mencari 
ahli warisnya yang menghilang. 

Dalam petualangan pertama, Anda harus 
meloloskan diri dari pipa-pipa pembuangan 
yang ada di kota kekaisaran. Sementara 
Anda harus merangkak melalui pipa-pipa 
yang sempit, Anda harus menghadapi ba- 
nyak masalah, termasuk berbagai gangguan 
dari para goblin jahat. Intinya, di sini, sejak 
awal permainan, Anda sudah harus siap 
untuk menghadapi berbagai pertempuran. 

Bagaimana Anda akan bertahan hidup— 


itu terserah Anda. Anda bisa saja membunuh 
musuh dengan kekuatan sihir mematikan, 
dengan senjata-senjata yang Anda miliki, 
atau malah melarikan diri dari musuh-musuh 
Anda. Meskipun seting selokan bukan seting 
yang bagus untuk bertempur, tapi kualitas 
visual permainan ini, dan efek suara yang 
menyertainya, bisa dikatakan bagus. 

Secara keseluruhan, Oblivion menyajikan 
alur kisah kebaikan melawan kejahatan. 
Tujuan akhir Anda adalah menemukan putra 
dari Sang Kaisar dan menjadi tangan kanan- 
nya untuk menyingkirkan pasukan jahat dari 
neraka yang hendak menghancurkan dunia. 

Sebagai informasi, yang mengisi suara 
putera Sang Kaisar di sini adalah Sean Bean, 
aktor yang bermain dalam Lord of The Rings 
dan Patriot Games. 

Permainan Anda kali ini memang sedikit 
berbeda dengan permainan RPG bertema 
massal biasanya. Di dunia Oblivion, keadaan 
yang terjadi adalah respon dari aktivitas Anda 
sebelumnya. Jika Anda bertindak sebagai 
pahlawan yang berhasil menyelamatkan 
sebuah kota, Anda akan disanjung-sanjung 
sebagai pahawan. Tapi jika Anda bertindak 
tidak bertanggung jawab, misalnya men- 
curi ternak rakyat, Anda akan dihukum dan 





direndahkan. 


PLUS MINUS PERMAINAN 

Hampir semua karakter yang ada dalam 
permainan ini unik. Ada banyak hal yang bisa 
diobrolkan dengan setiap karakter yang Anda 
temui. Dari mereka, Anda bisa mendapatkan 
informasi mengenai berbagai hal berkaitan 
dengan misi yang sedang Anda emban. 

Karakter-karakter dalam Oblivion juga 
menyenangkan dan memiliki wajah-wajah 
yang ekspresif. Pandangan mata mereka 
tampak hidup. Terkadang mereka meng- 


gunakan bahasa tubuh. Secara 
keseluruhan, tak ada yang 
mengecewakan dalam segi 
tampilan grafis, yang tentunya 
harus didukung oleh spesifikasi 
sistem yang menunjang. 

Artificial intelligence 
dalam Oblivion memang tidak 
selalu memuaskan. Masih ada 
kelemahan yang bisa dilihat di 
sini. Anda bisa saja menyusup 
ke dalam rumah seseorang dan 
membangunkan para penghuni- 
nya untuk ngobrol seolah-olah itu adalah 
hal yang biasa. Selain itu, masih ada hal-hal 
yang kurang realistik bisa dilihat di sini. 

Jika Anda merasa bosan, Anda bisa 
menyimpan permainan Anda di titik manapun 
Anda berada. Untuk melanjutkan, Anda bisa 


KONTEN PERMAINAN 
YANG LUAS 


Konten permainan yang ditawarkan 
oleh permainan ini memang luas. Secara 
keseluruhan, butuh waktu selama sekitar 
40 jam untuk menyelesaikan seluruh 
permainan. 

Anda akan mencari monster-monster 
yang bersembunyi dalam lorong-lorong 
gelap. Anda bisa menjelajah semua kota 
yang ada dalam permainan dan memban- 
tu memecahkan masalah setiap orang, 
bertempur dalam pertarungan gladiator, 
masuk ke dalam rumah orang dan men- 
curi barang-barang berharga di dalamnya, 


tertangkap dan diadili, atau terjangkit 
suatu virus mematikan dan berusaha 
mencari obatnya. Bahkan Anda bisa 
membeli rumah, mencuri kuda, meng- 


investasikan uang Anda dengan cara 
membuka pertokoan, dan masih banyak 
lagi. Intinya, di sini Anda bisa melakukan 
apa saja, seperti yang bisa dilakukan oleh 
siapa saja. 

Selain menyuguhkan konten yang 
luas, permainan ini juga menampilkan 
beragam aksi keren—tergantung pada 
karakter apa yang Ada pilih. Kelas 
karakter Anda akan menentukan senjata 
dan keterampilan tempur Anda. Sebagai 
contoh, jika Anda memilih karakter dari 
kelompok barbar, Anda akan mengandal- 


Na Eyolids pado/rod 


"€ Eyeshadow bghtidark 





9 (G8267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


NI 
- Enter character name. 5 


Ola 
21 Eye sockets brused/bright 


|5 Eye sockets dark/Eght 
-. — FP. 


IS Eyeliner Bght/dark 


1 
# 
AP 
je 
2———. yg ARE 
3g 
GS 


me-/oad kembali permainan yang telah Anda 
simpan. 

Satu hal lain yang menjadi kekurangan 
permainan ini adalah alpanya fitur multiplay- 
er, padahal game ini merupakan permainan 
massive-RPG. HD 


kan kampak sebagai senjata pembunuh 
musuh. 

Di awal permainan, setelah menen- 
tukan kelas karakter, Anda bisa memilih 
keahlian Anda—apakah di bidang tempur, 
ilmu sihir, atau kemampuan menghilang 
(menyembunyikan diri). Setelah itu, Anda 
bisa memilih atribut-atribut lain, termasuk 
tujuh keahlian (bakat) utama dan zodiak 
untuk karakter Anda. 

Setiap karakter bisa menggunakan 
setiap keahliannya, tapi tingkat kemam- 
puannya tergantung pada kelas yang Anda 
pilih. Pada akhirnya, proses penciptaan 
karakter Anda akan sama seperti proses 
belajar saja—Anda bisa semakin kuat 
dalam bertarung asalkan Anda banyak 
belajar dan mengasah bakat utama 


Anda. D 


Publisher : DK Games 
Developer: Bethesda Softworks 
Genre: Role-Playing 


Rekomendasi Sistem: 

e Prosesor Intel Pentium 4 3.0 Ghz 
(atau setara) 

e# Memori 1024MB RAM 

e Kartu video ATI seri X800, Nvidia 
GeForce seri 6800, atau lebih 

e DirectX v9.Oc 

e OS Windows XP 

e Ruang harddisk 4600MB 

e Keyboard dan mouse 





10 89267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


TAETENI 





Ini bukan nama salah satu 
perusahaan ritel di Indone- 
sia, melainkan salah satu 
prosedur yang membuat 


banyak pekerjaan kita di 


komputer menjadi efisien. 








Degung (3 eteg and Coone, 7 jlongjot ss -0. 
kanpuna ! ItmesmenRoman Ho «Um oU Dejan 
Pee Diraba Tits. | — 
wd | 1:4 Out MAA Ma "| MAN Mm Gea Mat "Nb 
P! 1 5 acro dan Fungsinya? 
Sesar 


t Bayu Tapa Erata 


Ooksftelo | e 
@tabloidpeplus.com 


Li Iyack Changes 





BN seuya : : 

Ini bukan nar ail di Indonesia, melainkan salah - 
: Letter ane Madirigs Na en aka 
membuat bani er menjadi efisien. 
Data Tar the Wati 

|: Macro di Api Be 1 amo.. sa | 

Ii: Salah sg) "ewe andAdtin. BecrdNem Hama... ”—————”I ada 
Aplikasi iri 1 an Sd et Lt. Ta Ia, z ingsi 
perah belaja? “te. PP ea tm Eta aksll Daya: 


| - Aura rreeh, ee mabok H3 Libudnsak Taat Ed laba sFli lebags 


otomatisasi inilah yang diprogram menggunakan bahasa pemrograman macro. 





File Edit Yiew Insert Format Tools Table Window Help 


DedaASsRY Bat o-o- syonwaMat » - 


aku kl Times New Roman x 12 xv B 4 














p , — 
Del SENNNNENENN: S2" 2 Clear Formatting Eno 
3 | 14 pt, Bold, Centered 
- 14 pt, Centered an 1 
e Bold Tap: 
" Bold, Justified Ipcp 
$ Centered 
Le Ini bukan nama sal Heading 1 a “don 
" membuat banyak pe - idi e 
: Heading 2 1 
ja Macro di Aplikasi| Heading 3 4 
. Salah satu pe nyak 
Ka Aplikasi ini pulala Hyperlnk 2 Hala 
e pernah belajar mens, ,. ada 
et Auto Correct, Auti Pipe ea 


otomatisasi inilah yi Justified xjAhas 

Selain fnnesi-finesi ntnmatis kita sering menx 
Pemformatan dan style pada teks merupakan salah satu bentuk 
penerapan macro. 








“Se rosait Lucet - Daftar La 
KM) Be Bit Yew Iroet Format | Iso | Data Window beko Adoho PDF 
Dedi SA 1S ih 








» — had 
ah 
Arga k aa 
Sure Worbboad | Cc D 
ludid Ali Track Owrngas b Namar Lagu Jadul Lagu 
7 (KOES BERSAUDARA JANGIN L. | Oara Manisku 
2 Jangan Bersedih 
Protectsan p 3 Harapanku 
Ondne Toksber abon , 4 Dewi Rindu 
5 Bis Sekolah 
Gps 'eat.., - 
- 6 Pagi Yang Indah 
Sentuh 7 Si Kancil 
Formula Leydng , 8 Oh Kau Tahu 
9 Telaga Sun 
Tool ori th wetg -. elaga Si Wi 
10 Aneun Laut 
p Hogos ater0 
ar 
38 #utoCerrert Optiong Geoaty | 
Gateme FP Yesual Gasic Editor Akerti | 
Dekan. Mb Vicrosoft Seret Editor Aka I#ELI 
17 Ringy 





Pengaturan macro pada aplikasi penyunting spreadsheet dan basis 
data sederhana. 


MACRO DI APLIKASI KESEHARIAN 

Salah satu perangkat lunak yang paling 
banyak dibutuhkan orang adalah pengolah 
kata. Aplikasi ini pulalah yang termasuk 
pendahulu dalam menerapkan fungsi macro. 
Kita tentu pernah belajar menggunakan 
Tungsi otomatisasi pada aplikasi ini, misalnya: 
Find and Replace, Auto Correct, Auto 
Formatting, Format Painter, Auto Style, 
dan sebagainya. Nah, fungsi otomatisasi 
inilah yang diprogram menggunakan bahasa 
pemrograman macro. 

Pada aplikasi penghitungan dan basis 
data sederhana seperti Microsoft Excel, 
macro sangat membantu dalam mengo- 
tomatisasi penghitungan atau pencarian 
(searching dan guery). Misalnya, kita telah 


an beserta detail pa- 
rameternya. Misalnya, 
menerapkan filter Ra- 
dial Blur, akan dapat 
diketahui metode apa 
yang dipilih (misal- 
nya Zoom), kualitas 
yang dipilih (misalnya 
Best), serta nilai filter 
(misalnya 90 persen). 
Rekaman action tentu 
sangat bermanfaat 
bagi orang lain yang 
hendak mempela- 

jari atau memodifi- 
kasi langkah-langkah 


» Otomatisasi pada Perangkat Lunak 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 


membuat suatu rumus (formula), 
maka kita tinggal memilih suatu sel 
yang berisi nilai sebagai input, lalu 


menerapkan rumus tersebut. Pencari- 


an nilai tertinggi, nilai terendah, rata- 


rata (mean), nilai paling sering muncul 


(modus), standar penyimpangan 


(deviasi), dan lainnya dapat dilakukan 


dengan mudah melalui fungsi yang 
diprogram menggunakan macro. 
Dari pembahasan tersebut, dapat 


disimpulkan bahwa macro merupakan 


ikon atau simbol tunggal yang ber- 
guna sebagai pemicu (trigger) untuk 
menjalankan serangkaian instruksi. 


MACRO UNTUK EFISIENSI 
DAN PERCEPATAN BISNIS 

Mau tahu contoh penerapan 
macro pada aplikasi selain pengolah 
kata atau basis data? Tentu banyak 
orang menyukai olah foto dengan 
Photoshop. Nah, kalau masih pada 
tahap eksperimentasi pribadi sih, 
asyik-asyik saja bekerja dengan 
prosedur biasa. Tapi kalau sudah 
pada tahap profesional, misalnya lab 
foto digital, apakah kita akan mema- 
nipulasi pesanan foto satu per satu? 
Padahal dalam sehari, lab foto dapat 


menerima ribuan order. Nah, di sinilah 
fasilitas Actions Photoshop berperan. 


Satu efek visual dapat direkam, lalu 
diterapkan untuk banyak foto hanya 
dengan sekali klik. 

Actions pada Photoshop tidak 
hanya mempercepat proses olah 
gambar, namun bermanfaat untuk 
mengetahui urutan langkah-langkah 
yang dijalank- 


tersebut. 





MALWARE YANG DITENAGAI OLEH MACRO 
Macro memampukan suatu aplikasi atau 
perangkat lunak tidak hanya untuk “meng- 
ingat” perintah yang sering dijalankan, namun 
juga memanipulasinya. Maka, pada dekade 
90-an kita sempat direpotkan dengan mun- 
culnya virus macro. Sebenarnya bagaimana 
kerja virus jenis ini? Virus macro semacam 
Mellisa, KAK dan Bubble Boy memanipulasi 
urutan langkah pengolahan data teks, khusus- 
nya yang dibuat dengan Microsoft 
Word. Virus jenis ini juga dapat 
memanfaatkan suatu perintah yang 





dibuat dengan macro untuk memicu 
aktivitasnya. Maka, tidak heran jika 
virus macro juga menyerang e-mail. men 
Virus macro disematkan pada suatu 
file (biasanya file teks atau file 
spreadsheet). Begitu file tersebut 
dibuka, maka virus akan terpicu dan 
aktif. Virus akan menginfeksi per- 
angkat lunak dan menyebabkan file 
yang dibuat dengan perangkat lunak 
tersebut juga terinfeksi virus macro. 
Jika dibandingkan dengan cara kerja 
virus jenis lainnya, virus macro cenderung 
tidak agresif. Virus jenis ini menular pada file 
yang dibuat dengan aplikasi yang telah ter- 
infeksi. Sementara virus jenis lain umumnya 
menginfeksi file tanpa perlu suatu aplikasi 
dijalankan. Virus pada umumnya ketika 
menginfeksi akan memberikan penanda 
pada file (misalnya pada byte atau nama 
tertentu), lalu mencari file lain yang tidak me- 
miliki penanda tersebut dan menginfeksinya. 


SINKRONISASI MAKRO ANTARVENDOR 
PERANGKAT LUNAK 


Untuk mencegah aplikasi macro yang 




















Actions pada Photoshop merupakan salah satu bentuk otomatisasi. 


Visual Basic 


Macro Migrosoft 


Apa Itu Macro, dan 
Apa Pula Fungsinya? 


kadangkala membahayakan, maka beberapa 
pengembang aplikasi pengolah kata tidak 
menyertakan macro dari aplikasi serupa 
yang lain. Sebagai contoh adalah OpenOffi- 
ce Writter tidak menginjinkan macro pada 
Tile teks yang dibuat dengan Microsoft Office 
Word untuk diaktifkan. Pada Microsoft Office 
Word sendiri, terdapat fasilitas untuk men- 
disable macro. Konsekuensinya, jika ada 
pemformatan kata, paragraf dengan suatu 


Lampiran halamah 


Mungkin 
tennfeksi 


F Mungkin 
tennfeksi 

















MIN rr 









Script-atau macro 





Disematkan sni Wi web 


Lampiran 
(attachment) Halaman web 


Mengandung 





Gambaran proses infeksi dan penyebaran virus macro. 


style tertentu pada Microsoft Word, format 
tersebut tidak diaplikasikan ketika dibuka 
pada OpenOffice Writer. Permasalahan ini 
sampai sekarang masih diupayakan peme- 
cahannya oleh para pengembang (deve- 
loper) independen OpenOffice (yang berada 
di bawah naungan Sun Microsystems dan 
bekerja secara sukarela). 

Permasalahan yang berkaitan dengan 
macro juga kadangkala muncul jika terdapat 
ketidaksinkronan antara aplikasi pembuat 
file Postscript (PDF-Portable Document 
Format) semacam Adobe Acrobat Distiller 
dengan aplikasi pengolah kata. 


MAU COBA? 

Kalau mau coba utak-utik perintah 
macro, kita bisa mencoba aplikasi gratis- 
an semacam Auto Macro Recorder yang 
dapat diunduh (download) secara gratis di 
alamat www.macro-recorder.com. Tapi 
bikin yang bermanfaat ya, jangan bikin virus 
macro yang sering juga ditulis dengan ba- 
hasa pemrograman Visual Basic for Applica- 
tions (VBA). 

Selain Visual Basic (VB), bahasa 
pemrograman macro yang sering dipakai di 
antaranya adalah Lisp, praprosesor C, M4 
yang sering di-bundle pada sistem operasi 
berbasis UNIX, Tcl, Actionscript, Java- 
script, iMacros (untuk proses otomatisasi di 
browser web), PHP. 

Selamat belajar. & 


11 8267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


a Heat Sink Fan 





Sunon Waturbo TCO14-0600 1: 


kan setelah prosesor di-overclock ke 4GHz 
sekalipun, saat idle suhunya juga tetap ter- 
jaga di 42 derajat celcius, sedangkan ketika 
dipekerjakan secara full load suhu prosesor 
hanya menyentuh 59 derajat celcius. Dari 
pengujian singkat kami, terlihat bahwa 
heatsink dengan watercooling inside ini 

| PTT LI LI memiliki kinerja yang sangat baik dibanding- 





ALPHONS/PCplus “S 


























TNI Oa | kan dengan HSF standar. (tmn) 
Spring 2006, PCplus berjumpa Produk tersebut adalah Sunon Le 
dengan perwakilan Sunonwealth Electric Waturbo, HSF alumunium berpelat 
Machine Industrial Company, Ltd. Saat itu, tembaga pada bagian dasarnya. Sepin- gunakan Abit 
mereka mendemokan HSF yang sangat me- tas, produk ini serupa dengan HSF biasa "AA AS8, Pentium- 
narik. Kebetulan beberapa waktu kemudian bawaan prosesor box. Bedanya, Waturbo 4 560 3,6GHz, Patriot 
kami dikirimkan salah satu sampelnya. menggunakan cairan di bagian dalam HSF. DDR400 512MB, Albatron FX5700 Ultra CPU Support: LGA775, Socket K8, AM2 
Saat bekerja, fan pada heatsink — 128MB, Seagate Barracuda 7200.7 SATA Cooling Method: Air 4 Liguid Cooling & 
berfungsi untuk merotasikan ca- 80GB, dan Asus DVD-ROM 16x. Sistem Shin-Etsu X-23-7762 
Iran pada reservoir yang terletak di tersebut kami susun dalam casing Enlight Ma tarjals Copper Base 4 Aluminum Fin 
“nana Sela tentunya sea 420 watt. Agar CPU bekerja full load, kami Bea aa 95x95xEG mm 
kan sirip-sirip HSF. Cara kerjanya, jalankan dua thread Prime 2004. an an 99x99x95 mm 
cairan dengan suhu yang lebih tinggi Untuk HSF standar, saat idle suhu Ta 
! | ap Fan Speed: '”—”———————— 3500 RPM 
pada bagian bawah yang bersentuhan — tercatat pada 51 derajat, dalam kondisi full Parit BBCEM 
dengan sumber panas akan berputar load, suhu prosesor naik ke kisaran 69 de- PAN 23 aBA @ 7000RPM 
ke atas untuk didinginkan dan cairan rajat celcius. Saat di-overclock ke 3,8GHz, | | 
yang suhunya sudah didinginkan akan — suhu idle tercatat 53 derajat celcius dan 71 ———————— Si GE 
bergerak ke bawah menuju sumber derajat saat full load. IMEI Consumption: 1 
panas yaitu di bagian dasar HSF. Menggunakan Sunon Waturbo, suhu Mr elBlit: bag 
Untuk pengujian, kami bandingkan — prosesor tercatat pada kisaran 40 derajat Life Expectancy: ”—””——— 30000 Hours 
kinerja Waturbo dengan stock cool- celcius pada kondisi idle dan sekitar 49 





Me COLD AIR Dana ing Intel versi box. Untuk sistem, kami — derajat celcius pada kondisi full load. Bah- 


Enthusiast Desktop 
Enterprise 
WD Raptor" X k WD Caviar" 
Clear-cover SATA Drives WD Raptor “ WD RE SATAJEIDE Drives 
SATAJEIDE Drives 


m0 


#1 ag: 
J 


/ 


j 


9 


! 


UIoyifa Network External 


WD Scorpio" My Book" 
2.5-inch SATA/EIDE Drives NetCenter" External Hard Drives 
Ethernet Hard Drives 





Authorized Distributors 


www.westerndigital.com ATIKOM 021-612 3612 23 PT.SISTECH KHARISMA 021-350 5668 


12 G89266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2008 





ADATA- Vitesta DDRD 667: 


bermain 


a Memori 
a VGA Card 


di Frekuensi Tinggi 


ADATA merupakan salah satu produsen 
modul memori yang cukup dikenal dewasa 
ini. Sejumlah produknya cukup banyak 
beredar di pasaran, terutama untuk kalangan 
pengguna antusias. Salah satu produknya 


yang sudah dapat dijumpai adalah seri DDRD 


667. 

Seri dengan freku- 
ensi standar sebesar 
333.33MHz ini 
seperti memori E 
kelas performa 2 
pada umumnya 3 
menggunakan heat- ' 
spreader sebagai 
penyebar panas yang 
timbul saat modul ini 
beroperasi. Seri dengan — 240 pin ini 
menggunakan 8 chip memori jenis BGA 
yang dipasang secara single side. Secara 
default, seri berkapasitas 512MB ini meng- 
gunakan timing yang tergolong standar yaitu 
5-5-5-15-20, 


Senyap 
dengan 
Pendingin 
Statis 


SERI berwarna biru laut ini merupakan salah 
satu varian di kelas 7600 dengan kekhusus- 
an pada pendinginnya. Tidak seperti seri 
lainnya, seri dengan chip grafis 7600GS ini 
menggunakan pendingin statis terbuat dari 
aluminium. Pendingin ini menutupi sebagian 
besar sisi depan kartu grafis ini, termasuk 
untuk memori pendukung yang dibawanya. 

Menariknya, pendinginnya ini pada sisi 
belakang tidak menempel pada board tapi 
dibiarkan terpisah. Tampaknya bagian ini dis- 
engaja agar panas yang terserap bisa dibuang 
di bagian ini. Pendingin statis ini juga berdam- 
pak dengan berkurangnya tingkat kebisingan 
sistem PC yang dibangun. 

Seri dengan koneksi berbasis PCI-Ex- 
press 16x ini secara spesifikasi teknis sudah 
cukup mumpuni. Khusus untuk varian dengan 


oddkA 


PCplus menguji seri yang diklaim mampu 


menghasilkan bandwidth memori maksimal 


sebesar 5.3GB/s ini menggunakan prosesor 


Intel LGA 560 3.6MHz @3.0GHz dengan 
multiplier 15x, motherboard Asus 


HAND MAAN A 


(Kadi 


PSWDD 
Premium, harddisk Seagate Barra- 
cuda /200.D 80GB SATA, power supply 


Antec 550W, monitor Samsung SyncMaster. 


Kinerjanya tergolong baik saat digu- 
nakan pada frekuensi standarnya. Latency, 
kemampuan membaca, dan menulisnya 
menunjukkan performa kerja yang baik dari 


c2a1 FA 


snydod/SNOHI NW 


kapasitas memori pen- 
dukung 256MB DDR? 
ini, Asus menggunakan 

frekuensi kerja 400MHz baik untuk chip 
grafis maupun untuk memorinya. Sementara 
untuk mendukung kinerja memorinya, memori 
interface sebesar 128-bit dipasang. Ini 
menandakan bahwa seri ini memang disasar 
untuk kelas mainstream. 

Seperti kartu grafis modern pada umum- 
nya, produk ini dilengkapi konektor D-Sub dan 
DVI untuk koneksi ke monitor dengan resolusi 
maksimal 2048x1536. Sementara, konek- 
tor TV-out tetap disediakan untuk koneksi ke 
perangkat lainnya. 

Ketika diuji, PCplus menggunakan prose- 
sor Intel LGA 775 530 3GHz FSB 800MHz, 
Asus P5GDC Deluxe, Infineon DDR2 1GB 2D 


ida 


modul yang bekerja pada voltase standar 
1.8V ini. Saat ditingkatkan frekuensi ker- 


janya, panas yang keluar dari keping memori 


ke heatspreader jelas terasa. 


Namun, kerja kerasnya ini berbuah manis 


dengan kemampuannya mencapai frekuensi 
kerja hingga 430,9MHz pada FSB D15MHz 
dengan perbandingan FSB: DRAM 1:2. 
Pada frekuensi ini semua uji masih dapat 
dilakukan dengan normal, meski angka yang 
dihasilkan tidak meningkat secara drastis. 


Artinya, dari frekuensi kerja yang ditawar- 


kan seri ini masih bisa disetarakan dengan 
DDR2-800 







Na 
Pan se 


AN TE MEN ELILLA 





yang 
menggunakan frekuensi kerja standar 

400MHz. Pada frekuensi maksimalnya ini, 

timing yang dimiliki adalah 5-6-6-18-21. 
Untuk pengguna antusias yang ingin 


overclock ringan hingga sedang, seri ini bisa 


jadi pilihan menarik. Kemampuannya yang 
mampu mencapai frekuensi yang cukup 
tinggi jadi satu keunggulannya. &it) 


— Mana Il 


4 


ma 


LN ea Aa 
Sa aa 


racuda 7200.7 80GB SATA, Antec 
Neo HE550, dan ViewSonic P95f--. Sistem 
operasi yang dipakai adalah Windows XP 
SP2 dengan driver Intel INF 8.1.1.1001 dan 
ForceWare 84.21. 

Dari hasil uji yang didapat, seri ini meng- 
hasilkan performa yang cukup memadai untuk 
menjalankan aplikasi ringan hingga sedang. 
Sementara, frame per detik yang bisa 
ditampilkan sudah cukup tinggi yang direp- 
resentasikan oleh beragam pengujian yang 
dilakukan. 

Saat dinaikkan frekuensi kerjanya, seri ini 
mempu bertahan dalam kondisi stabil dengan 
frekuensi kerja SDOMHz untuk chip grafisnya. 
Tergolong tinggi dibanding frekuensi stan- 
darnya. Sayangnya, memori yang dipakai tak 
mampu digenjot melebihi 440MHz atau hanya 
mampu meningkat hingga 4OMHz saja. ti!) 





Hasil Uji 




















@334MHz 

Timing: 5-5-5-15-20 
3DMark 2001 640x480 16 bit: 22695 3DMarks 
PCMark 2005 Memory Score: 1043 
Ouake 3 Arena Normal: 142.3 fps 
Everest 

Everest Read: 5212 MB/s 
Everest Write: 1215 MB/s 
Everest Copy: 3814 MB/s 
Everest Latency: 85.1 ns 
SiSoft Sandra 2007 

RAM Band int buff'd iSSE2: 1901 MB/s 
RAM Band Fload buff'd iSSE2: 1886MB/s 
Super PI 1MB: 12.939 sec 
@1430.93MHz 

Timing: 5-6-6-18-21 
3DMark 2001 640x480 16 bit: 24018 3DMarks 
PCMark 2005 Memory Score: 1304 
Ouake 3 Arena Normal: 114.4 fps 
Everest 

Everest Read: 6681 MB/s 
Everest Write: 1588 MB/s 
Everest Copy: 1329 MB/s 
Everest Latency: 19.8 ns 
SiSoft Sandra 2007 

RAM Band int buff'd iSSE2: 5297 MB/s 
RAM Band Fload buff'd iSSE2: 5295 MB/s 
Super PI 1MB: 39.843 sec 


www.adata.com.tw 
Internasional Computer 


(021) 6000358 
US$64 








Hasil Uji 


























3DMark 2001SE Patch330 

1024x168 32 bit: 16886 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 13141 3DMarks 
3DMark 2003 patch 430 

1024x168 32 bit: 8964 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 5360 3DMarks 
3DMark 2005 Patch 110 

1024x168 32 bit: 3908 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 2159 3DMarks 
Ouake 3 Arena Demo 001 

High Ouality 1024x168: 3141 fps 
High Guality 1600x1200: 210.3 fps 
Comanche 4 Demo 

1024x1686: 54.03 fps 
1600x1200: 53.16 fps 
FarGry v.1.31 

1024x168 Ultra Detail: 56.92 fps 
1024x1768 Minimum Detail: 120.17 fps 
1600x1200 Ultra Detail: 18.43 fps 
1600x1200 Minimal Detail: 112.38 fps 
Doom 3 

1024x168 Ultra Ouality: 16.9 fps 
1024x7168 Low Iuality: 82.5 fps 
1600x1200 Ultra Guality: 16.3 fps 
1600x1200 Low Ouality: 50.5 fps 
AguaMark 3 

Iriscore: 55.001 fps 
Custom 1024x7168: 55,73 fps 
Custom 1600x1200: 11.18 fps 


www.asus.com.tw 
PT Astrindo Senayasa 
(021) 6121330 


US$163 





a Motherboard 
a Notebook 


Foxconn 6150K8MA-8KRS: 


arafis Terintegrasi 
Untuk Soket 938 


UNTUK pengguna fanatik AMD yang 
memiliki dana terbatas, Foxconn memiliki 
salah satu produk motherboard dengan 
solusi grafis terintegrasi contohnya seri 
6150K8MA-8KRS. Beberapa dari Anda 
mungkin mencibir. Onboard VGA? Pasti ki- 
nerjanya pas-pasan. Ternyata tidak demikian 
halnya pada motherboard ini. 

Dari kode serialnya, tentu bisa dite- 
bak bahwa chip GPU yang tertanam pada 
motherboard ini adalah GeForce 6150. Asal 
tahu saja, chip GPU yang satu ini sudah 
mendukung DirectX 9.0, Shader Model 3.O, 
dan nVidia PureVideo Technology. Seperti 
diketahui, PureVideo berguna untuk meng- 
akselerasikan MPEG-D dan juga Windows 
Media HD Video dari hardware. 

GPU yang terpasang pada board terse- 
but juga mampu mengambil alih tugas video 
decoding dari prosesor tetapi tetap mampu 
menghasilkan playback video yang baik 
serta dengan CPU usage yang rendah. 
Meski GeForce 6150 yang digunakan hanya 


BYON M2101 G/D: 


KTNA: Ng 

HJ Ia 

SEUSEESAN 2 2 
C- , 


PJ 
Ss: 
1 


2 Ni 
8 
s 
Pi ah 
Hi 


Nan 
Urerenana 


memiliki dua render- 
ing pipeline, kami 
sempat memainkan 
game FarCry dengan 
relatif mulus, tentunya 
dengan resolusi dan 
setting yang seminimal mungkin. 

Bagi yang kurang puas dengan solusi 
grafis tersebut, Foxconn juga masih menye- 
diakan sebuah slot PCI Express x16 yang 
dapat menampung VGA PCI Express x16 
manapun yang mampu memuaskan kebutu- 
han grafis Anda. 

Selain dari sisi grafis, motherboard ini 
juga cukup mampu memanjakan penggu- 
nanya dengan fasilitas audio terintegrasi yaitu 
Realtek ALC850. Solusi onboard sound ini 
sudah dapat menghadirkan 8 channel audio 
dengan kualitas yang cukup lumayan. Untuk 
kemudahan, Foxconn juga menyediakan 
satu set 7.1 channel jack (terdiri dari 6 jack 
audio). 

Intinya, bagi pengguna yang ingin 


Debutan dengan 


Tawaran Teknologi 


Mutakhir 


NOTEBOOK nasi- 
onal berstandar 
interna- 
tional. 
Mungkin 
itulah 

kesan 
pertama 
yang muncul 
saat PCplus 
menggunakan 
notebook BYON yang 
baru diluncurkan beberapa minggu 

lalu. Tiga varian produknya diterima PCplus 
dengan salah satu tipenya adalah M2101 
G/D yang juga menerapkan konsep CBB 
(Common Building Block). 

Seri dengan chipset utama i945GM Ex- 
press ini dari sisi fitur sudah mengakomodasi 
teknologi modern yang ada saat ini untuk 
perangkat notebook. Prosesor dari kelas 
Core Duo T2600 dengan kecepatan maksi- 


Pr 


mal 


2 Dari 
memung- 
kinkan diakomo- 
dasinya beragam aplikasi 
berat yang dipakai. Apalagi seri ini 
tak mau tanggung-tanggung untuk urusan 
memori. Datang dengan DDR2 berfrekuensi 
333MHz seri dengan sistem keypad ini 
menawarkan kapasitas 2GB yang membuat 
pengguna sangat nyaman untuk membuka 
beragam aplikasi. 
Seperti produk BYON lainnya, seri 
















GE eneng 
IE NUN 


Ka 


Nope 


Tana 
akh p -t 
—ai 


- - 
— H5 HL —j 
“oa || 
P| ng . £ , rs "Uu “ 
E Pa TA TEAEN NA 


dok.FOXCONN 


membangun sebuah home theater dengan 
budget minimalis, motherboard ini bisa Anda 
manfaatkan. Fasilitas audio dan video yang 
ditawarkan sudah cukup mumpuni. Kelebihan 
lainnya, Foxconn 6150K8MA-8KRS juga 
tidak menggunakan active cooling. Jadi, 
tidak akan ada suara bising yang dihasilkan. 

Saat pengujian, Foxconn 6150 K8MA- 
GKRS ini kami pasangi prosesor AMD 
Athlon64 3200- soket 939, dua keping 
memori Kingston KVR400X64C25/512, 
harddisk Seagate Barracuda 7200.8 SATA 
80GB, serta Lite On DVD-ROM drive untuk 
instalasi. Sistem operasi yang kami pasang 
adalah Windows XP Professional Service 
Pack 1, dengan instalasi DirectX 9.Oc, serta 
driver nVidia nForce 6.66. Berikut hasil uji 
kami. (tmn) 


dengan monitor berukuran 15” widescreen 
ini datang dengan 7 komponen standarisasi 
yang memungkinkan penggantian maupun 
perawatan yang lebih mudah seperti monitor, 
baterai, adapter, drive optik, dan lain-lain. 
Untuk fiturnya, seri yang dilengkapi 
dengan DVD dual 
ini sudah me- 
nyertakan fitur 


Wi-Fi dengan protokol 

802.11b/g. Tak ketinggalan 
diberikan pula perangkat pen- 
N dukung seperti sebuah 
2 jack untuk 
seru) earphone di 

bagian depan, 3 

portUSB D.O, 1 
port Firewire, dan 

1 port TV-out di bagian 
samping. Untuk koneksi dengan 
perangkat tampilan lain ditambahkan 
pula 1 port D-Sub. Tak lupa 1 port RJ-45 
dan RJ-11 juga ditampilkan untuk koneksi 
dengan jaringan maupun langsung modem 
untuk ke Internet. Agar mempermudah 
pengguna, tombol-tombol khusus di bagian 
kanan memungkinkan pengaksesan yang 
lebih cepat untuk Wi-Fi, email, koneksi Inter- 
net, dan lain-lain. 

Saat diuji, seri berkapasitas harddisk 
8OGB ini cukup nyaman digunakan. Skor 
yang dihasilkan juga sudah merepresenta- 
sikan kinerjanya yang cukup baik untuk be- 
ragam uji. Hanya pada 3DMark 2005 untuk 
fitur grafis, seri dengan penggunaan baterai 


13 9267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





Hasil Uji 


























Sysmark 2004 

Rating: 115 
Internet Content: 186 
Office Productivity: 165 
SisoftSandra 2007 

Processor Arithmetic 

Dhrystone ALU: 1280 mips 
Whetstone FPU: 5802 mflops 
Processor Multimedia 

Integer: 18906 it/s 
Floating Point: 20519 it/s 
Memori Bandwidth 

Integer Buffered iSSE2: 5346 MB/s 
Float Buffered iSSE2: 5296 MB/s 
PCMark 05 

Score: 2101 
CPU: 2851 
Memory: 3770 
Graphics: 1470 
HDD: 5014 
TMPG Encoder: 2524 detik 
SoundForge 6: 68,766 detik 
Ouake3 Arena 

Normal: 212,9fps 
High Ouality 1024x1768: 99,4fps 
Commanche 4 

640x480 16-bit: 10, 16fps 
1024x7168 32-bit: 30,21fps 
3DMark 20015E 

640 x 480 16-bit: 8393 
1024 x 168 32-bit: 5740 


www.foxconnchannel.com 


Foxindo 
(021) 6123612 


US$90 


MobileMark 2002 





Hasil Uji 




















Power Scheme: Portable/Laptop 
Workload: Productivity 
Performance Rating: 2s 
AV Respons time: 83 second 
Battery Life Rating: 183 minutes 
PCMark 2005 

Score: 2101 
CPU Score: 5007 
Memory Score: 2386 
Graphic Score: 838 
HDD Score: 2614 
TMPGEncoder: 83 detik 
LAME: 3 menit 51 detik 
Movie Maker: 12 detik 
3DMark 2005 

1024x7168 32 bit: 580 
1280x800 32 bit: 505 


PT Astrindo Senayasa 


(021) 6121330 


Mulai dari US$ 995 





hingga 3 jam lebih ini menghasilkan skor 
yang standar. Ini bisa dimaklumi karena seri 
ini memanfaatkan fitur grafis onboarad. (il) 


14 (20267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Speaker 


SPC S-300: end, “Cocok dengan selera orang Indonesia.” 
Nada-nada tinggi sedikit tajam di telinga. 


1 1 
Oh iya, saat pengujian, PCplus tidak meng- 
- d - - 1 d 1 - | | | | - 1 S | aktifkan fitur 3 dimensi dan trebel serta bas 
sama-sama diatur pada posisi separuh. PC- 


plus mencoba SPC S-300 ini untuk mende- 


BARANGKALI, untuk para pemain game 3 (p) x 230 mm (t) x 148 mm (1). Subwoofer- pemutar musik portabel, pemutar DVD, dan ngarkan lagu Foot Tapper milik The Shadows 
dan Love of My Life milik Oueen. Speaker 


dimensi juga penggemar film (apalagi kalo nya berdimensi 180 mm x 256 mm x 315 sumber audio lain. 

filmnya berformat DVD), speaker 2.1 akan mm. Kedua satelit terhubung ke subwoofer Saat uji dengar, PCplus mendapati bahwa — t€rcolok ke kartu suara on-board Realtek 
kurang memuaskan. Makanya, beberapa dengan kabel RCA. Keluaran dari subwoofer  SPC S-300 menghasilkan vokal yang baik. AC 97 ALC850. Secara umum, speaker ini 
speaker 2.1 kini dilengkapi dengan suatu fitur —'menggunakan kabel RCA dengan ujung Bas agak berdentum, menonjok—menurut cukup baik dalam menghasilkan suara. (alx) 
untuk menyimulasikan suasana 3 dimensi. colokan 3,5 mm stereo untuk masuk ke PC, seorang rekan yang penghobi audio high- 


Speaker SPC S-300 yang PCplus coba 
memiliki fitur it u. Salah satu dial di subwoof- 
er-nya berfungsi untuk menghidupkan efek 3 





















Spesifikasi 





dimensi. Lumayan terasa efek itu di telinga. 
Fitur ini cocok untuk main game atau nonton 
film kalau mau memperoleh efek 3 dimensi. 
Dial lain di subwoofer berfungsi untuk 
mengatur trebel, bas, serta volume secara 
UMUM—2 speaker dan subwoofer. Menurut 
spesifikasi yang tertera di kotak paket SPC 
S-300, kedua speaker satelit berukuran 3 
inci (full range)/2 inci (tweeter) itu memi- 
liki respons frekuensi 100 Hz—20 KHz:. 
Subwooter-nya sendiri, yang berukuran 5,25 www.Spc-indonesia.com 
inci dan dibungkus kayu, memiliki respons sn PT Supertone 
frekuensi 20 Hz—160 Hz. (021)6250460 
Ukuran speaker-nya lumayan besar. 
Sebuah speaker satelit berdimensi 135 mm 


| 
TI 


Speaker: 2x3'12” stereo # 5,25” subwoofer 

Respons Frekuensi: 100 Hz—20 KHz (satelit) 

20 Hz-—160 Hz (subwoofer) 

Panel Kontrol: 3 dimensi, trebel, bas, volume 
Dimensi: 

135 mm (p) x 230 mm (t) x 148 mm (I) (satelit) 

180 mm x 256 mm x 315 mm (subwoofer) 














Rp.350.000,- 


ALPHONS/PCplus 








"“i 


Ml aRlaNin3 sal 
PPn | 
enter TA Cerah 









Dealer Welcome : 


alamraya@sby.dnet.net.id 





GROPHICS BY . . 
MUoltek grafik merupakan suatu hal paling utama dalam sebuah multiplayer. 


Meli—alo MN delete Moltejil aje lalo Note leluasa anol-ildolan «-oluloktolaNojelo(Netelco Nee lsal- ip 
DI Salo lela mer 0 Oto (ena KNalo RiivMoleleleimeiujlulo| ce lam-iolu)dimo-alotolamelolahto| dio Kelelaal-I asiarayajkt@yahoo.com 


Ylelalo Masi-tokte melulo-kel-alololamtelsalolilejam' else Mellalotelli celamo| Jam AE7A0 Ore to Na KP asiarayaharco@yahoo.co.id 


























Share your passion and experience with Irall S : www.HISandme.com 


Kep) 
— 

2» 
(e) 
0 
San 
U) 
Z 
Oo 
TE 
aa 
— 
1 


a Motherboard 


Gigabyte GA-965P-DO6: 


Mobo Masa Kini 
Jan Masa Depan 


GIGABYTE dikenal sangat cepat merespons 
kemajuan teknologi motherboard. Salah 
satu yang muncul dan menjadi andalannya 
adalah seri 6-Ouad, yang mengabungkan 
beberapa fitur mutakhir dalam satu mother- 
board. GA-965P-DO6 adalah segelintir 
produk seri terbarunya. Seri ini merupakan 
salah satu varian andalan dalam jajaran seri 
berbasis chipset Intel i965P. 

Yang menonjol dari seri ber-form-factor 
ATK ini adalah teknologi yang dibawanya. 
la memadukan semua teknologi baru yang 
ada pada motherboard modern. Seri dengan 
soket LGA7"75 ini, selain sudah mampu me- 
nampung semua prosesor Intel terkini yaitu 
core D Duo, juga sudah dipersiapkan untuk 
menampung prosesor Kentsfield dengan 
teknologi Core Ouad yang akan muncul 
beberapa bulan ke depan. 

Di sekitar soket prosesornya, kapa- 
sitor solid terbuat dari polimer alumunium 
solid sudah ditanam untuk mendapatkan 
kestabilan yang terjaga serta umur operasi 
yang lebih lama. Kerapihan dan kesan lega 
terlihat di bagian ini sehingga memungkinkan 
pengunaan heatsink yang lebih besar untuk 
pendinginan prosesor yang lebih baik. 

Satu yang terlihat menonjol dari seri yang 
mampu menampung memori jenis DDR2- 
800 ini adalah 6-Ouad. Keenam fitur yang 
dipasangi fitur Ouad ini adalah Ouad Cool- 
ing, Ouad BIOS, Ouad e-SATA2, Ouad 
triple phase, Ouad DDR2, dan dukungan 
terhadap prosesor Core Ouad. 

Untuk Ouad Cooling, pendingin yang 
terbuat dari tembaga terlihat sangat dominan 
dalam arsitektur seri yang menggunakan 
port ATX 24 pin ini. Pemanfaatan teknologi 
Silent Pipe sebagai penghubung 4 bagian 
menjanjikan pelepasan panas yang lebih baik 
yang mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. 
Tak hanya bagian atas saja. Seri ini masih 
menyertakan pendingin di bagian bawah 
agar panas yang ditimbulkan prosesor di 
bagian bawah dapat terserap 
lebih baik. Peng- 
gunaan 


pendingin statis 

ini nampaknya 

juga dimaksudkan 
untuk meminimalisir 
tingkat kebisingan 
dari sistem PC 
yang akan diba- 
ngun. 

Fitur Ouad e- 
SATA2 juga terlihat 
menonjol dengan 
kapasitas tampung 
8 buah harddisk atau 
drive optik SATA seka- 
ligus. Fitur ini ditambahi 
pula 3 braket tambahan 
untuk menampung per- 
angkat SATA tambahan. 
Tak ketinggalan masih 
disertakan pula sebuah port 
IDE untuk harddisk maupun drive optik lama 
berbasis PATA. 


CPU |cache | Mainboard | Memory | sPo | about | 


Processor 


Name | Intel Core 2 Extreme X6800 intel) 
Code Name | Conroe Brand ID ln ( intel | 
Package | Socket 775 LGA TA. 
Technology | 65 nm Yoltage | 1184 v Ext 


Specification | Intel(R) CoretTM)2 CPU KE8O0 @ 2.93GHz (ES) 
Family | 6 Model 6 Stepping 5 
Ext. Family 6 Ext. Model F Revision B1 
Instructions | mmtx, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, EM64T 


Clocks 


Core Speed | 2933.5 MHz 
Muttiplier | x110t6-11) 
Bus Speed | 266.7 MHz 


Rated FSB 1066.7 MHz 


Cache 


L1 Data 2x32 KBytes 

L1 Code 2x52 KBytes 
Level 2 4096 KBytes 
Level 3 


Cores | 2 Threads | 2 


Version 1.36 


Selection Processor #1 


Sementara, fitur lain yang ditawarkan 
juga dari teknologi terbaru. Dua port PCI- 
Express 16x dihadirkan dengan dukungan 
terhadap teknologi CrossFire. Sementara, 
dua port PCI masih 





47849 


NINA 


1. 


0016665 


Ru 


TH, 
"IE 


PTT TKI 


an 
MATETIIIKELAN 


Ka eteretek 


MI 


19 8267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


MT KAN NE 


Me 


NI 
ML 

NI 
MTA 
Kenttat 


N 
“un pa NTT 
METE aa Meet TIA, 
MTI 
TI A 


" MAN ai Pa Et oi ukk 
an Layan POT AAA ANU 
“ 1 
TN z 


$ , “ 
TN ATTTLLIN 
“tt 
wat HER ETIL 


PL 
ika 
TI 






berikan 

untuk menampung kartu tamba- 
han. Menariknya, seri ini menambahkan 3 
port PCl-Express 1x untuk kartu tambahan 
di masa depan. 


mv CPU-Z 


CPU | cache Mainboard | memory | SPD | about | 
Motherboard 


Manutacturer | Gigabyte Technology Co.,Ltd. 
Model fassp-b88 Po xx 
Chipset | Intel P965/6965 Rev.| ct 
Southbridge | Intel | s28014BICHB) 


8715 


Sensor ITE 


BIOS 
Brand | Award Software International, Inc. 
Version Pe ——- 
Date | 06/29/2006 


Graphic Interface 


Version PCI-Express 
Link Width x16 Max. Supported | x16 
Side Band 


Version 1.36 





Saat diuji, PCplus menggunakan 
prosesor Intel Core 2 Duo X6800 Conroe 
2.93GHz, VGA Asus 7900GT, memori 
G-Skill DDR2 PC-6400, harddisk Seagate 
Barracuda 7200.2 80GB SATA, monitor 
ViewSonic P95f--, Power Supply Antec 
550W. 

Saat diuji, PCplus mendapati kemam- 
puannya yang sangat tinggi. Ini juga di- 
tunjang oleh penggunaan prosesor, dan 
kartu grafis yang memadai. Semua hasil uji 
menunjukkan kinerja yang baik dari mother- 
board ini, termasuk untuk encoding video 
yang menuntut penggunaan sumber daya 
yang besar. 

Saat di-overclock, BIOS yang dimiliki 
sangat membantu untuk mencapai kecepa- 
tan prosesor hingga 3.630GHz. Sayangnya, 
pengujian ini menggunakan heatsink standar 
Intel. Boleh jadi hasilnya akan lain bila pend- 
ingin yang dipakai lebih besar dan memang 
khusus untuk overclock. Seperti produk 


Kat 


KAN 


TAI 
LAN 


CA 
“ 
Tn KAK 
MA ML 
ma 1 BeAT YINII . 
PN Laad u TE 
MTI PETI KEK KUA | 
TI 
KALI 


— 


3 S2 » 1 3 


Tn ——.. .. 


Giga- 
byte lainnya, 

agar fitur-fitur tersembunyi yang pent- 
ing untuk overclock dapat muncul, tombol 
ctri4-F1 harus ditekan. Fitur-fitur ini sangat 
membantu agar sistem dapat digeber lebih 
keras lagi. (sil) 


Hasil Uji 




















SYSmark 2004 

Rating: 397 
Internet Content Creation: 199 
Office Productivity: 316 
PCMark 2005 

Score: Tana 
CPU: 1530 
Memory: 5886 
Graphic: 1842 
HDD drive: 1125 
SisoftSandra 2007 

CPU Benchmark 

Dhrystone ALU (MIPS): 21058 
CPU Benchmark 

Wheatstone iSSE3 (MFLOPS): 18708 
Integer x8 iSSE4 (it/s): 161120 
Floating Point x4 iSSE2 (it/s): 87493 
RAM Int. Buffered iSSE2 Band (MB/s): 5564 
RAM Float buffered iSSE2 Band (MB/5): 5578 
3DMark 2001 

640x480 16 bit 60Hz: 16682 
1024x168 32 bit 60Hz: 10730 
Sound Forge: 29.719 detik 
Lame: 2.34 menit 





www.gigabyte.com.tw 
Nusantara Eradata 
(021) 6018218 


US$283 





16 @89267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





Trik 


a Slide Show di ACDSee 
a MontaVista Linux 
a Cari dan Ganti di Microsoft Word 


Lara Mudah Membuat 
Slide Show 


APA yang terbayang di benak Anda jika 
ada yang berbicara tentang slide show? 


Sebagian dari Anda akan menjawab, “Po- 
werPoint”. Jawaban ini tidak seratus persen 


salah. Sebab, selama ini bagi sebagian 
pengguna Windows, slide show memang 


identik dengan PowerPoint dari keluarga 
Microsoft Office. 


Sesungguhnya, tidak demikian. Slide 


show bisa dibuat dengan beragam program. 


Salah satu contohnya adalah ACDSee. 
Dalam beberapa hal, program ini bahkan 





berguna untuk mencari 
suatu kata dan meng- 
gantinya dengan kata 
lain. Bukan cuma bisa 
diganti dengan kata 
lain. Ternyata, bisa juga 
diganti dengan gambar. 


ganti semua kata 
PCplus dalam suatu 
tulisan menjadi ikon 
PCplus yang berupa 


Create Slide Show Wizard 


Welcome to the Create Slide Show Wizard 


dapat berperan lebih hebat dibanding Po- 
werPoint. Ambil contoh saja, jika Anda ingin 
membuat slide show yang berisi koleksi 
foto. Lewat Power Point, Anda harus mem- 
buat s/ide dan memasukkan gambarnya satu 
per satu. Di ACDSee tidak begitu. 

Contoh lainnya adalah ketika Anda mem- 
publikasikan slide tersebut. Tentu Anda tidak 
mungkin membuka slide show yang baru 
Anda buat di komputer lain tanpa menginstal 
PowerPoint di komputer tersebut. 

Beda halnya dengan ACDSee. Program 
ini dapat membuat slide 
show foto dengan beberapa 
langkah saja dalam satu 
wisaya. Hebatnya lagi, slide 


The Create Slide Show Wizard helps you create slide shows and screen 


savers that you can share with friends and family. You can also create 


Flash animation slide shows to display on your Web site. 


To begin, select the type of slide show or screen saver you want to create: 


@ Standalone slide show (.exe file format) 
(O Windows screen saver (.scr file format) 
(O Macromedia Flash slide show (.swf file format) 


(O Load an existing slide show project: 


show yang dihasilkan juga 
mandiri. Artinya, Anda tidak 
perlu menginstal ACDSee di 
komputer yang akan mem- 
buka slide show tersebut. 
Asyik kan? 

TR Nah, untuk membuat 
slide show yang dimaksud 
di atas, inilah langkah-lang- 
kahnya: 








« Back Nest» 





Cancel | | Help 


| 1. Jalankan ACDSee dari 





Ganti 


dengan Grafik 


FITUR cari dan ganti 
(find and replace) 


Find and Replace 


| Replace | GoTo | 


menu (Start) - LAII Pro- 


Teks 











Find what: Ipcplus 





Replace with: 


Search Options 
Search: All 
(Match case 
CJ Find whole words only 
C JUse wildcards 
| Hj sounds like (English) 
CJ Find all word forms (English) 
Replace 


Misalnya, meng- 


v 





oval berwarna merah 


dengan tulisan PC- di 
dalamnya. Caranya begini. 


1. 


Pada dokumen, ikon PC-- dimasukkan 
dengan mengklik (lnsertl » (Picturel - 
(From File...1. 

Letakkan ikon itu di sembarang tempat 
dalam dokumen. 

Klik ikon itu hingga terpilih, lalu tekan 
(Ctril - LXJ agar ikon itu masuk ke 
clipboard. 





4. Sekarang ini tekan (Ctrll 4- (HJ untuk 
memunculkan jendela Find and Replace. 

5, Di kotak teks Find what, masukkan 
kata yang hendak diganti. 

6. Sementara pada kotak Replace with, 
masukkan “c. 

1. Klik IReplace All untuk mengubah 
seluruh kata menjadi grafik. 


Steven Andy Pascal 
steven @tabloidpcplus.com 


gramsl » IACD Systemsl| - (ACDSee 
81. 

2. Pada jendela utama ACDSee Photo 
Manager, klik menu (Createl » (Create 
Slide Show File...1. 

3. Sebuah wisaya akan terbuka. Pilihlah ra- 
dio button (Create a new slide show:l 
dan (Standalone slide show (.exe file 
format)l1, kemudian klik INextl. 

4. Di wisaya berikutnya, pilihlah foto-foto 
yang akan dijadikan slide show dengan 
menekan tombol (Add...J. Setelah daftar 
foto terbentuk, klik IOKI dilanjutkan 
dengan mengklik INextl. 

5. Sekarang tentukan animasi transisi yang 
Anda inginkan pada menu Transition. 
Anda juga bisa menambahkan cap- 
tion dan suara pada menu Caption dan 


Pasang V 


di Monta 


VNC merupakan kependekan dari Virtual 
Network Computing. la adalah sebuah proto- 
kol yang memungkinkan akses terhadap GUI 
(Graphical User Interface) alias tampilan di 
layar monitor. 

Untuk dapat bekerja dengan baik, ada 

dua komponen yang harus tersedia: klien dan 

server. Di sini, server bertungsi sebagai objek 

yang akan dilihat dan klien berfungsi sebagai 
penonton. Sebagai contoh, jika ada dua PC 
dengan sistem operasi Linux dan Windows 
kemudian Anda ingin melihat tampilan Linux dari 

Windows, berarti Anda harus memasang server 

VNC di Linux dan VNC viewer di Windows 
Itu adalah salah satu contoh jika klien dan 

server sama-sama berbentuk PC. Bagaima- 

na kalau Linux-nya dalam bentuk gaaget? 

Bisa saja! Berikut caranya: 

1. Unduh file fbvncserver dari situs www. 
motorolafans.com. 

2. Hubungkan peranti gadget dan PC lewat 
kabel USB. Setelah itu, aktifkan mode 
network melalui USB LAN seperti yang 
telah dibahas PCplus edisi 253. 

3. Setelah ponsel terhubung dengan PC 
dalam satu jaringan, salin file fbvncserver 
ke dalam memori ponsel. Dalam contoh 
ini kita masukkan ke direktori /diska/ My- 
Programs. 


cx j(“Telnet 169.254.142.2 


ista Linux 





Audio. Setelah semuanya terisi lengkap, 
klik INextl. 

6. Kini tentukan durasi slide, audio di latar 
belakang, header, dan footer untuk tiap 
gambar slide pada tab (Generalj dan 
(Textl. Jika sudah, klik INextJ sekali 
lagi. 

1. Di wisaya ini, Anda dapat menentukan 
nama dan lokasi file output, termasuk 
pengaturan ukuran gambar. 

8. File slide show akan segera dibuat 
begitu Anda mengklik (INextJ. Lamanya 
proses ini tergantung dari banyaknya file 
yang Anda jadikan slide show. 

9. Setelah slide show selesai dibuat, klik 
tombol (Finishl. 


Steven Andy Pascal 
steven @tabloidpcplus.com 


L Server 





4, Klik menu (Startl - IAII Programsi - 
(Accessories) » (Command Promptil 
pada Windows XP, kemudian ketik telnet 
169.254.142.2. 

5. Masukkan root sebagai username dan 
ketikkan perintah berikut: 
cd /diska/MyPrograms/ 

JIbvuncserver -cw 

6. Saat ini sang gadget telah menjadi server. 
Kini Anda harus memasang software klien 
VNC untuk diinstal di PC. Anda bisa meng- 
gunakan klien VNC dari vendor mana pun 
untuk keperluan ini. Sebagai contoh, di sini 
PCplus menggunakan software Real VNC 
Viewer sebagai klien VNC. 

7. Setelah software Real VNC telah terin- 
stal, jalankan fungsi viewer melalui menu 
IStartl »- LAII Programsj - (Real VNCI 
5 IVNC Viewer| »- (Run Listening VNC 
Viewer|. Klik kanan ikon yang berada di 
taskbar, lalu pilih INew Connections|. 

8. Untuk memulai koneksi, masuk- 
kan IP default gadget Linux yaitu 
169.254.142.2 pada kolom VNC server 
dan klik (OKI. Sesaat kemudian Anda 
akan melihat layar MontaVista di PC 
Windows. 


Steven Andy Pascal 
steven @tabloidpcplus.com 


MontaVista Linux Consumer Electronics Edition 3.8 


ILinux/armvustel 2. 


(none) login: ro 


.28 mvlcee3YU-mainstone 


Yoot 
ILinux 192.168.1.11 2.4.28 mvlcee3O-mainstone HP? Fri Feh 13 15:39:51 CST 2004 arm 


Stel unknoun 


MontaVista Linux Consumer Electronics Edition 3.8 


No directory /rootf' 
Logging in vyith home -— “"/". 
H cd /diska/”.system/9TDownLoad“ushmode 
H ./fbuncserver —cw 

BUNGserver Version: B.O.”—002 


(WD —» I-cul ... 


“ 


31/03/2086 28:06:53 








I'11 ignore fancy, zoom & split ... 
31/83-2886 28:96:53 Listening for UNC connections on TCP port SIG 
Bi/g3-29G6 29:86:53 Listening for HTTP connections on TCP port 58098 


URL http:// (none) :5808 





a Fitur Rekam Gambar ACDSee 
a Montavista Linux 


yang umum digunakan untuk menangkap gambar di layar monitor adalah melalui 
tombol (Print Screenl yang ada di keyboard. Selanjutnya, gambar hasil tangkapan terse- 
but akan disimpan dalam clipboard dan dapat diproses lebih lanjut dengan program pengo- 
lah gambar. 
Cara klasik ini 
memiliki sedikitnya 


Screen Capture 


tiga kelemahan. 
Pertama, Anda 

harus membuka 
editor gambar 


CO Cipboard 


@Ele 


(O Editor 


Desktop ———— (@ Current monitor 


r— OEntire window 
Window — 


t-—. (0 Content only 


r— (OFixed size: 
Region —- 
Lawe (O Selected region 


untuk menyimpan 
file hasil tang- 
kapan. Kedua, 


(@Hot kay: (Ctrl # Shift 4 P 


0 Timer: 


"— O Child window 
Object —- 


area yang akan 
L. (OMenu under cursor 


ditangkap adalah seconds 
keseluruhan layar 


MX Include mouse cursori 


| Start Cancel 


dan Anda harus 
membuka editor 





untuk mengatur 

area layar yang akan disimpan. Yang ketiga, posisi pointer tetikus tidak akan tertangkap. 
Ketiga kelemahan ini dapat diatasi dengan bantuan program ACDSee. Berikut ini caranya. 

1. Klik IStartl - LAII Programsil - IACD Systemsil - (ACDSee 81. 

2. Setelah jendela program ACDSee terbuka, klik menu (Toolsl - (Screen Capture...1. 

3. Di jendela yang baru muncul, Anda dapat menentukan area yang akan di-capture. Untuk 
mengambil gambar selayar monitor, pilih saja (Current monitor. Tapi kalau Anda ingin 
mengambil gambar dari salah satu jendela, area atau obyek tertentu, pilihlah salah satu 
opsi: (Windowl, (Regionl, atau (Objectl. 

4. Agar dalam area capture gambar posisi cursor mouse dapat terekam, beri tanda cek di 
depan (Include mouse cursorj). 

5. Di area Destination, Anda dapat menentukan lokasi file hasil capture akan disimpan. 
Apakah gambar tersebut akan disimpan di clipboard, file atau akan dibuka dengan 
editor. 

6. Opsi yang tak kalah penting ialah menentukan bagaimana gambar akan diambil. Di sini 
ACDSee menyediakan dua opsi, apakah Anda akan menggunakan shortcut keyboard 
untuk mengambil gambar ataukah dengan timer. Tentukan sesuai dengan kebutuhan 
Anda. 

7. Setelah seting ditentukan, klik tombol (Start. Gambar akan segera diambil setelah waktu 
pada timer tiba atau jika Anda menekan shortcut di keyboard. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


ap YinF asi 


IE Deer OI 01 Mor aApINCS 


,» 


» 
» 
» 


17 G8267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


via MontaVista Linux 


# 3 | 
1 7 
——— 


HontaVista Linux Consumer Electronics Edition 3.U 


| ar an ea TE AN TTL 


DI EDISI 252 


PCplus pernah 
Linux/arnvStel 2.4.2 D my lceesO-rainstone 


membahas cara 
mengakses file 


(mone) login: croot 
Linux 192.168.1.11 2.4.2 Drg lceesO-mainstone #7 Fri Feb 15 


uStel unknova 


15139191 CST 20049 arm 


sistem MontaVista 
Linux. Dengan 
cara yang telah 
diberikan, Anda 
dapat melihat 


Montayista Linux Consumer Electronics Edition 3.U 


No directory / 
ifaja gir ir 3 
Hi au 23y3atem/bin 
unt .sh 


, Talded 
jeroan gadget it failed: 1 
Linux ini sekaligus 


memodifikasinya 


Oo Ggucst 


lewat Windows 
Explorer. 





Sekarang muncul pertanyaan baru. Bagaimana kalau sebaliknya, gadget Linux mengak- 
ses folder bagi pakai Windows? Itu bisa saja dilakukan. Hanya saja caranya sedikit lebih rumit 
dan Anda juga memerlukan dua program tambahan: Belcarra USB LAN (www.belcarra. 
com) dan program samba (www.motorolafans.com). 

Jika Anda telah memiliki keduanya, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Aktifkan fitur sharing di salah satu folder Windows Anda. Caranya, jalankan Windows 
Explorer. Setelah itu masuklah ke salah satu folder yang berisi MP3, klik kanan folder 
tersebut kemudian pilih (Sharing and Securityl. 

Beri tanda cek di depan checkbox (Share this folder on the network|. 

Setelah itu, isikan MUSICS sebagai Share name. 

Klik IOKI untuk menyimpan perubahan. 

Aktifkan mode network seperti yang pernah dijelaskan pada PCplus edisi 253. 


D Aa On 


Ekstrak dan salin isi file smbfs.zip, yang dapat Anda unduh dari motorolafans.com, ke 
memori ponsel via kabel USB. 
7. Klik IStartl - LAII Programsi - |(Accessoriesl » (Command prompt). 
3. Ketik perintah telnet 169.254.142.2. 
9. Masukkan root sebagai nama login Anda dan ketik perintah: 
cd /diska/.system/bin 
/ smbmount.sh 
Sekarang file di Windows sudah dapat diakses dari Linux. Tidak percaya? Jalankan saja 
File Manager di ponsel dan buka folder samba. Anda akan mendapati seluruh file yang tadi 
telah Anda sharing tadi telah muncul di layar MontaVista Linux. 
Jangan lupa, kalau koneksi sudah tak diperlukan lagi, ketik perintah ./smbumount.sh 
sebelum kabel USB dicabut. 


Steven Andy Pascal 
steven @tabloidpcplus.com 


Ning 


Ti 


CA 


JUN 
TAS trem 
Ir) i 





1-5 J F 


PAT 600 
B5 / GT / Extreme 


awe-inspiring 2560x1600 resolution 


& Smoothly playback H.264, MPEG-2, and 
WMV video—including WMY HD 


JAKARTA (021): Absolut 6011471 « Corexindo 3860255 » Prince Compusoft 6009863 » GPL 6017466 » am | RE 
Megatech 6018235 « SURABAYA (031): SariJaya 5034290 « YOGYAKARTA (0274): Warista 7419891,517804 | La ran “dr 

». SEMARANG (024): Kmart 8311199 - AMD Center 8450571 « MAKASAR (0411): Elextra 437078 « MEDAN: “lili! 
Intisanho 7330800 « BANDUNG (022): Patron 4219915 » SOLO (0271): Sadar Jaya 729911 - PALEMBANG Ic 
(0711): Elektrindo Nusantara 414807 « PURWAKARTA (0264): Mandiri Sejahtera 216503 | 


: i Authorized Distributor ' | KA 
@IAMONDINDON 





2 


18 C89267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


» Optimasi Windows XP 
» Windows 98/Me 


Trik 





Percepat Tampilan Upsi |£z:: 


In 
MOV AH,02 

| p M UI d r MOV BH,100621 
SUB DX,DX 


INT 10 
EFEK-EFEK visual di menu Start pada Windows XP membuat opsi tak segera tampil ketika RET 
pointer tetikus (mouse) berada di atas suatu menu. Kalau efek-efek visual dirasa tak perlu 
atau perangkat keras PC kurang mampu menampilkan efek-efek visual yang rumit, matikan N COLOR.COM 














saja beberapa efek. RCX 
www“ 30 
Effects ? IL W 
Aa 
Setelah mengetik huruf O yang ada pada baris terakhir pastikan Anda menekan tombol 
Ia ab (Enter) agar ada baris kosong pada akhir file. Lalu simpanlah file ini dengan nama Color.asc, 
perhatikan proses penyimpanan ini, pastikan pada kolom Save as type yang terpilih adalah 
Use the following method to smooth edges of screen fonts: LAII Files (“.)1. 
lepandasi Si! Sekarang jalankan DOS Prompt. Berpindahlah ke direktori tempat file Color.asc berada, 
| | lalu ketikkan perintah debug £X Color.asc dan tekan (Enter untuk mengeksekusi. Langkah 
|) Use large icons ini bertujuan untuk mengkompilasi file ASC yang sudah kita buat sehingga menghasilkan 
file COM. Kemudian pindahkan file Color.com hasil kompilasi ini kedalam direktori sistem 
Show shadows under menus (CA Windows). 
Show window contents while dragging Langkah yang terakhir adalah menghubungkan file Color.com dengan shortcut DOS 
Hide underlined letters For keyboard navigation until I press the Alt key Prompt. Klik kanan shortcut yang ada lalu pilih IPropertiesl lalu pilih tab (Programl, kemu- 


dian pada kolom Batch file diisi dengan nama file color.com. 

Selesai sudah semuanya. Sekarang setiap Anda menjalankan MS-DOS Prompt melalui 
shortcut tersebut maka warna background dan tulisannya sudah akan berubah sesuai den- 
gan pilihan Anda. 


Pengaturan warnanya terletak pada baris ke delapan pada kode diatas, yaitu pada state- 








ment: 
MOV BH,0A 
Salah satu efek yang kalau dimatikan bisa mempercepat tampilnya opsi di menu Start Pada contoh ini, PCplus menetapkan warna background yang digunakan adalah hitam 
adalah efek bayangan. Cara menonaktifkannya adalah sebagai berikut. sedangkaN warna tulisannya adalah hijau terang. Kombinasi warna ini terletak pada karakter 
1. Klik kanan di desktop dan klik (Propertiesl. OA, karakter pertama adalah background dan karakter kedua adalah warna tulisan (fore- 
2D. Di jendela Properties, klik tab IAppearancel. ground). Berikut ini adalah tabel daftar warna yang bisa digunakan. 
3. Klik tombol (Effectsl. 
4. Di kotak Effects, hilangkan tanda centang pada (Show shadows under menusl. 
Sekarang, cobalah akses menu Start. Terasakah bedanya? Color Background Foreground 
Steven Andy Pascal EL . 9 
steven @tabloidpeplus.com Blue 1 
Green 2 D 
Cyan 3 3 
Red 4 4 
| Magenta 5 5 
Brown 6 6 
White 7 7 
Gray - 8 
Intense Blue - 9 
Intense Green - A 
Tan r L M Intense Cyan - B 
Intense Red - C 
Intense Magenta - D 
DULU, PCplus pernah membahas cara untuk mengganti warna Command Prompt untuk Win- Yellow - E 
dows XP. Kali ini kita akan bermain warna dengan MS-DOS Prompt di Windows 98 atau ME. Intense White 5 F 
Pertama, jalankan Notepad dan ketikkan kode berikut ini: 
A 100 
MOV AH,12 Satu kekurangan dari metode ini, yaitu apabila Anda memberikan perintah cls untuk 
MOV BL,10 membersihkan layar, maka warna yang asli akan muncul kembali. Tetapi Anda dapat meng- 
INT 10 atasinya dengan mengetikkan color (nama file com yang baru saja Anda buat) lalu tekan 
MOV AX,0040 (Enter), maka pengaturan warna akan muncul lagi. Memang jadi merepotkan kalau mau 
MOV DS,AX tampil cantik. 
MOV AX,0600 Demikianlah sedikit trik untuk mempercantik tampilan MS DOS Prompt. Selamat men- 
MOV BH,0A coba. Semoga berhasil. 
SUB CX,CX 
MOV DH,18 Mangatas Sinaga 


CMP BL.10 mitaa@telkom.net 


a Kompresi MP 
a Microsoft Word 


MP3 
Untuk Ponsel 


PONSEL kelas menengah dengan kemampuan memainkan file audio MP3 dan memori intemnal 
besar kini sudah semakin terjangkau. Beberapa tahun lalu ponsel kelas ini hanya dapat memainkan 
file audio WAV yang boros memori. Seperti Anda, para pemilik ponsel itu juga memiliki komputer di 
rumah dan punya alat transfer data dari komputer ke ponsel entah itu lewat inframerah, kabel data, 
atau bluetooth. Dengan peralatan tersebut. sekarang ini gonta-ganti file MP3 di ponsel adalah hal 
biasa. Ada lagu-lagu baru, lagu-lagu lama dihapus dan lagu-lagu baru pun masuk. 

Beberapa saat lalu ketika Teman Tapi Mesra-nya Ratu baru keluar, Ita, siswa kelas D SLTP 
cepat-cepat meminta tolong kakak laki-lakinya, untuk memasukkan TTM ke ponselnya. Si kakak 
yang awam audio encoding memasukkan begitu saja file MP3 sebesar 4,05 MB itu “bulat-bulat" 
ke dalam memori. Padahal memori sisa ponsel si Ita tinggal 6 MB. Aduh., kasihan Ita! 

Kalau saja kakaknya Ita “sadar' bahwa Ita - juga sebagian besar kita - mendengarkan lagu itu 
langsung di speaker ponsel yang kemampuan mengeluarkan audionya terbatas, tidak perlu MP3 
kualitas CD (128 kbps, 44100 Hz, Stereo) yang ukurannya besar dimasukkan ke ponselnya Ita. 

File MP3 itu bisa diturunkan bitrate-nya ke 16 kbps saja, freguency atau sample rate- 
nya menjadi 11.050 Hz, dan channel-nya cukup mono, nggak perlu stereo. Hasilnya? File 
“Teman Tapi Mesra.mp3” yang semula 4.05 MB sekarang menjadi 519 KB saja dan masih 
asyik untuk didengarkan langsung dari speaker ponsel. 

Dengan utak-atik yang benar, kita tak hanya bisa mengecilkan ukuran file-nya, tapi juga 
bisa memperbesar volumenya hingga sekitar 6 dB atau 20056 lebih supaya suara terdengar 
lebih keras saat dimainkan di ponsel. Caranya gampang! Jika belum punya, unduh dulu Lame 
Encoder (www.rarewares.org) dan Audacity (http://audacity.sourceforge.net) 

Setelah semua software yang diperlukan siap, saatnya kita mulai. Jalankan Audacity. 
Tekan (Ctrll - IOJ untuk membuka file dan pilihlah file MP3 yang mau dikecilkan. Audacity 
menampilkan file itu dalam bentuk waveform (grafis audio) berwarna biru. 

1. Menaikkan volume 

Tekan ICtril - LAJ untuk memilih seluruh waveform. Klik menu (Effectl -|Amplifyl. 

Geser slider ke kanan misalnya sampai 6.0 dB. Beri centang di depan (Allow clippingl 

lalu klik TOKI. Catatan: jika 6 dB suara 

sudah sangat pecah, sebaiknya gunakan 











3 dB. Tapi, jika masih memungkinkan 
naikkan lebih tinggi lagi misalnya 8.0 dB 











atau lebih. Silakan bereksperimen. Anda 
dapat memainkan (play) dan menghen- 
tikan audio yang sedang dibuka dengan 
menekan spacebar di keyboard. Jika 
percobaan gagal, tekan saja (Ctrll - IZI 
untuk membatalkan amplity. 





Amplify 


Amplity by Dominic Mazzoni 


Amplification (dB): (6.0 
——- 


New Peak Amplitude (dB): pn 


# Allow clipping 


Cancel OK 
Pe 


2. Menurunkan sample rate 
Di pojok kiri bawah layar, klik tombol ber- 
tuliskan angka (biasanya 44100). Ganti 
menjadi 11025. 


Preview | 













0.5 


3. Memisahkan channel 


Di sebelah kanan tombol PXJ (untuk Sana 
menutup waveform) ada tombol bertu- Maa ka 
liskan nama file yang sedang dibuka dan 22050 Hz 
gambar panah ke bawah. Klik tombol itu Y 44100 Hz 

lalu pilih ISplit Stereo Trackl. Channel 48000 Hz 
stereo sekarang dipecah menjadi dua 96000 Hz 


channel terpisah. Other... 


Project rate: ion: O 





19 89267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


X|Teman Tapi W | 


Waveform (dB) 
Spectrum 
Pitch (EAC) 


4. Mengubah masing-masing channel ke 
mono 
Klik lagi tombol yang sama seperti di 
langkah 3 lalu pilih IMonol. Lakukan hal 


yang sama untuk channel di bawahnya. Make 
Split Stereo Track 





Set Sample Format ? 
Set Rate » 
PL OMA Ur em1GE the 


Project rate: 44100 Selection: O: 





X|Teman Tapi w 





5. Encode atau menulis ke MP3 
Klik menu (File - (Export As MP3I1. 
Saat muncul jendela peringatan, beri 
tanda centang pada opsi (Don't show 
this warning againJ agar peringatan ini 
nantinya tidak akan muncul lagi. Setelah 


L Name... 
5 
h 


Move Track Down 











L Waveform (dB) 


Spectrum 
mengklik (OKI, beri nama sedikit beda Pitch (EAC) 
untuk file MP3 yang sudah diperkecil ini. h 
Misalnya jika file MP3 aslinya bernama Aa pena Ta 
“Teman Tapi Mesra.mp3” maka file MP3 - Right Channel 
yang diperkecil bernama “Teman Tapi | Make Stereo Track 


Mesra — kecil.mp3”. 
Set Sample Format 





Alwi Jandon aka Alwi Gadod 


us Set Rate b 
alwijandon@yahoo.com 





Mencetak 
Dokumen Berurutan 


SAAT Anda mencetak dokumen tanpa menentukan halaman mana saja yang akan diproses, 





maka Microsoft Word akan mencetak dokumen dari halaman yang paling awal sampai akhir. 
Ini artinya Anda harus kembali mengurutkan dokumen yang tercetak secara terbalik karena 
saat proses pencetakan berakhir, halaman dokumen terakhirlah yang berada di atas. 
Untuk mengatasi hal tersebut, lakukan sedikit konfigurasi di boks Options dengan meng- 
aktifkan opsi (Reverse print order. 
1. Melalui menu (Toolsl, pilihlah opsi (Options...J agar boks Options ditampilkan. 
D2. Pilihlah tab (PrintJ dan beri tanda centang dengan cara mengklik opsi (Reverse print 
order). 
3. Akhiri dengan mengklik tombol POKJ untuk menutup boks ini. 


Nah, dengan aktifnya fitur ini, maka tiap kali proses pencetakan dokumen berlangsung, 
Microsoft Word akan mencetak halaman secara terbalik (reverse), yaitu dari halaman terakhir 
sampai halaman awal dokumen. 


Adhitya Christiawan Nurprasetyo 
keftones14@yahoo.com 













Options 






Track Changes User Information | Compatibility File Locations 


View General | Edit Print Save | Spelling & Grammar 


Printing options 
|” Draft output 
|” Update fields 
|” Update links 


—. Letter paper resizing 


W Background printing 
| Print PostScript over text 


an ARA ARA RAR AR ARE REA RAR RR 


Dan 


Bi aa NI 


20 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





a Prosesor 


oleh | Cakrawala Gintings | cakra@tabloidpcplus.com 


Core 2 Extreme X6800: 
Core 2 Duo 


dengan Frekuensi 
Lebih Tinggi 





Intel belum lama ini meluncurkan prosesor desktop terbaru- 


nya berupa Core 2 Duo dan Core 2 Extreme. Pada 


PCplus edisi 263 lalu, Core D Duo dengan arsitektur baru- 


nya terbukti mampu mengalahkan kinerja Pentium Extreme 
Edition 955. Core 2 Extreme tidaklah berbeda dengan Core 


D Duo, hanya saja memiliki frekuensi kerja lebih tinggi serta 


multiplier yang digunakan tidak dikunci. Berikut 


PCplus akan membahas lima inovasi kunci dari Core D Duo. 





etika Intel meluncurkan 
Prescott (salah satu kode 
nama dari Pentium-4) meng- 


gantikan Northwood (juga salah satu 
kode nama dari Pentium-4), diharap- 
kan generasi prosesor desktop yang 
baru itu bisa mencapai frekuensi kerja 
yang lebih tinggi demi memberikan 
kinerja yang lebih baik. 

Prescott memang bisa mencapai 
ftrekuensi kerja yang lebih tinggi, na- 
mun tidak banyak. Ditambah lagi TDP 
(Thermal Design Power — umumnya 
semakin tinggi semakin boros daya 
dan semakin panas — ) Prescott, teru- 
tama yang memiliki frekuensi kerja 
tinggi, sangat tinggi, mencapai lebih 
dari 100W. 

Secara resmi, Prescott tidak 
mampu mencapai frekuensi kerja 
melebihi 4GHz. Adapun frekuensi 
kerja tertinggi resmi dari Northwood adalah 
3,4GHz untuk FSB (Front Side Bus) 


200MHz dan 3,46GHz untuk FSB 266MHz. 


Intel kemudian beralih ke dual core 
(pada satu prosesor terdapat dua buah 
“otak”) dengan Pentium D -nya. Pentium 
D ini merupakan penggabungan dua buah 
Prescott menjadi satu. Karena masalah 
TDP, Pentium D generasi awal memiliki 
Trekuensi kerja tertinggi yang lebih rendah 
dari frekuensi kerja tertinggi Pentium-4 
saat itu. 

Menawarkan solusi dual core dengan 
TDP tinggi namun dengan kinerja rata-rata 





ALPHONS/PCplus 


yang lebih buruk dari solusi sekelas kom- 
petitor utamanya, AMD, menyebabkan Intel 
mengembangkan prosesor desktop baru 
menggunakan arsitektur baru yang mengam- 
bil kelebihan dari arsitektur yang digunakan 
Pentium M dan kelebihan dari arsitektur yang 
digunakan Pentium D, serta menambahkan 
sejumlah inovasi baru. 

Arsitektur baru ini disebut dengan arsitektur 
Core. Arsitektur Core ini diklaim Intel mampu 
memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi 
dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah 
dibandingkan generasi sebelumnya, Pentium D. 

Prosesornya sendiri disebut dengan Core 
D Duo. Core melambangkan arsitekturnya, 2 


ALPHONS/PCplus 





Gore 2 Extreme membutuhkan mainboard baru, baik yang menggunakan chipset 979X, maupun seri 965. 


melambangkan generasi kedua, sementara 
Duo melambangkan dual core. 

Core 2 Extreme menunjukkan bahwa 
frekuensi kerja yang digunakan lebih tinggi dan 
multiplier yang dimiliki tidak dikunci (termasuk 
ke atas ), dibandingkan Core 2 Duo. Multiplier 
yang dibuka akan memudahkan Core 2 Extreme 
untuk di-overclock. Saat ini baru terdapat satu 
prosesor Core D Extreme, yaitu X6800. 

Meski menggunakan frekuensi kerja yang 
lebih rendah, Core D Duo ini memiliki kinerja 
yang lebih baik dari Pentium D. Kinerja suatu 
prosesor memang bergantung pada frekuen- 
si kerjanya namun tidak bergantung pada 
frekuensi kerja saja. Kinerja suatu prosesor 
bergantung pula pada jumlah instruksi yang 
dieksekusi setiap clock-nya. 

Misalnya suatu prosesor memiliki frekuensi 
kerja 1000MHz (terdapat 1000 juta clock 
setiap detiknya) dan untuk setiap clock bisa 
mengeksekusi 5 instruksi. Berarti untuk setiap 
detiknya, prosesor tersebut mampu mengek- 
sekusi 5000 juta instruksi. 

Bandingkan dengan prosesor yang hanya 
memiliki frekuensi kerja 750MHz, namun 
mampu mengeksekusi 10 instruksi untuk 
setiap clock-nya. Setiap detiknya prosesor 
ini akan mampu mengeksekusi 7500 juta 
instruksi, lebih cepat dari prosesor pertama 
yang memiliki frekuensi kerja lebih tinggi. 

Adapun TDP yang dimiliki oleh Core 2 
Duo adalah sebesar 65W, sementara Core 
D Extreme sebesar 75W. Jumlah transistor 
yang dimiliki sebe- 
sar 291 juta untuk 
Core 2 Extreme 
dan Core 2 Duo 
4MB dan 167 juta 
untuk Core D Duo 
OMB. 


Each Core 


Efficient 14 
Stage Pipeline 


Ada lima Deeper Buffers 
inovasi kunci 
dari Core D2 Duo 4 Wide-Decode 
Da to Execute 
ini, yaitu Intel 
Wide Dynamic 


4 Wide-Micro-Op 
Execution, Intel to Execute 
Intelligent Power 
Capability, Intel 
Advanced Smart 
Cache, Intel 


Smart Memory 


Micro and 
Macro Fusion 


Enhanced ALUs 


“INA : 


Dg 
HL 


Access, dan Intel 
Advanced Digital 





www.intel.com 





Media Boost. Kecuali Intel Intelligent Power 
Capability, semua inovasi kunci tersebut 
bertanggung jawab terhadap kinerja dari 
Core 2 Duo. 

Walaupun pada edisi 266, empat inovasi 
kunci yang bertanggung jawab terhadap 
kinerja Core D Duo sudah PCplus bahas 
secara singkat, berikut PCplus akan memuat 
keempat inovasi kunci tersebut kembali, 
ditambah inovasi kunci Intel Intelligent Power 
Capability. 


INTEL WIDE DYNAMIC EXEGUTION 

Intel Wide Dynamic Execution membuat 
setiap core (Core D Duo memiliki dua core) 
yang masing-masing memiliki 14 stage 
pipeline mampu menangani hingga empat 
instruksi penuh secara sekaligus. Pentium 
M dan Pentium D hanya bisa menangani 
hingga tiga instruksi. 

Di samping itu terdapat beberapa fitur 
lain yang juga meningkatkan kinerja, salah 
satunya adalah macrofusion. Pada Pentium 
M dan Pentium D, setiap instruksi yang ma- 
suk akan di-decode dan dieksekusi secara 
individual. 

Dengan macrofusion, pasangan instruksi 
yang umum bisa dikombinasikan menjadi 
sebuah instruksi tunggal internal pada saat 
di-decode. Hal ini membuat yang dieksekusi 
hanya sebuah instruksi tunggal internal se- 
hingga mengurangi jumlah kerja yang harus 
dilakukan prosesor. 


Core 1 Core 2 


Instruction Fetch 
and Pre-decode 


Instruction Fetch 
and Pre-decode 


Instruction Oveve Instruction Oveve 
Decode 


Decode 


Rename/Alloc Rename/Alloc 


MA 


Retirement Unit 
(Reorder Buffer) 


Retirement Unit 
(Reorder Buffer) 


Lilik LI, 


-3 
£ 


Schedulers Schedulers 






Execute Execute 


INTEL INTELLIGENT POWER CAPABILITV 

Intel Intelligent Power Capability adalah 
sekumpulan kemampuan yang ditujukan 
untuk menekan penggunaan daya. Dengan 
Intel Intelligent Power Capability bagian-ba- 
gian tertentu dari Core D Duo hanya akan 
dinyalakan pada saat bagian-bagian tertentu 
tersebut sedang dibutuhkan. 

Intel Intelligent Power Capability juga 
membuat Core D Duo mampu berpindah dari 
kondisi berhemat daya ke kondisi bekerja 
penuh secara responsif. Dengan kata lain 
Intel Intelligent Power Capability membuat 
Core D Duo bisa menghemat daya secara 
signifikan namun tetap responsif. 


INTEL ADVANCED SMART CACHE 

Intel Advanced Smart Cache adalah cache 
yang dioptimalkan untuk multi core (dalam hal 
ini dual core). Dengan Intel Advanced Smart 


21 229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Di samping menghemat penggunaan 
cache, dengan bagi pakai ini, bila sebuah 
core sedang membutuhkan cache secara 
minimal, maka core yang satu lagi bisa 
menaikkan “jatah” cache L2-nya. Intel Ad- 
vanced Smart Cache ini membolehkan setiap 
core untuk secara dinamik menggunakan 
hingga 10096 cache L2 yang tersedia. 


INTEL SMART MEMORY ACCES$S 

Intel Smart Memory Access ditujukan 
untuk meningkatkan performa dari sistem 
dengan mengoptimalkan penggunaan band- 
width data yang tersedia dari sub sistem 
memori dan menyembunyikan latency dari 
pengaksesan memori. 

Pada Intel Smart Memory Access terdapat 
fitur yang disebut dengan memory disambigua- 
tion. Memory disambiguation ini membolehkan 
masing-masing core untuk secara spekulatif 





20-watt 
active speaker 





190G6FB 
19” Multimedia LCD TV 


SXGA Resolution 1280 x 1024 pixels 


Contrast Ratio 700:1 
Brightness: 420 nit 
Response time: 8 ms (typ) 


PHILIPS 





3.5 mm PC audio input x I, DVI-D xl, 


D-sub xl 
Viewing angle (H / V): 160 / 160” 
Ease of use: Hot Keys 





mengambil data untuk 
instruksi yang akan mereka 





eksekusi sebelum seluruh 


Shared L2 








A ma instruksi penyimpanan sebe- 105G78 
A lumnya selesai dieksekusi. » SXGA Resolution 1280 x 1024 pixels, 107576 
» : e Contrast Ratio 600:1 
ap Tanpa Memory disam- e Brightness: 270 nit SXGA Resolution 1280 x 1024 pixels # 
an BD - Malah biguation, umumnya harus e Response time: 8 ms (typ) Sk tukas: 270 Ak : 
yynamically, Bi-Directionally Available | | boobs 
: : , : terlebih dahulu ditunggu Response time: 8 ms (typ) » 
2) penyimpanan tersebut 
PERAN! PER RA Pe. AN es hingga selesai barulah 
ng dilakukan pengambilan. Ini 
15057FB 


dilakukan karena Pe SXGA Resolution 1024 x 768 pixels, 


Contrast Ratio 500:1 
Brightness: 250 cd/m? 
Response time: 12 ms (typ) 


| UI Cache tidak mengetahui apakah 


ada ketergantungan lokasi 
data yang bisa saja dia 
langgar bila melakukan 


L1 Cache 


Core 2 


Core 1 





170S7FB 


SXGA Resolution 1280 x 1024 pixels, 
Contrast Ratio 600:1 


pengambilan sebelum 
Brightness: 300 cd/m? 


Independent L2 


: Ae penyimpanan selesai. Response time: 8 ms (typ) 
Aa Increased Traffic 
Pt 
190S7FB 
Na 
1 INTEL ADVANGED DIGITAL # SXGA Resolution 1280 x 1024 pixels, 
id MEDIA BOOST e Contrast Ratio 700:1 
Not Shareable Nu e Brightness: 300 cd/m? 
| Intel Advanced Digital 5 Ras 


Response time: 8 ms (typ) 
Media Boost meningkatkan 






an performa secara signifikan 
A 
naga adi ketika mengeksekusi SSE Jeritan saarRa 
si (Streaming SIMD Exten- 
L1 Cache sion). Instruksi 128bit SSE, 6.5" Digital Photo Display 
| SSE2, dan SSE3 pada e High-definition 6-5 inch (16.5 cm) screen 
Core 1 Core 2 # Reads direct from memory cards 


Core D Duo dengan Intel 
Advanced Digital Media 
Boost —nya akan dieksekusi 
penuh hanya menggunakan satu clock. 


e Stores 50 or more full-screen photos 








www.intel.com 


Cache, cache LD yang digunakan Core D Duo 
dibagi pakai. Bila 
kedua core mem- 


— 
ny 
si 
|) 





butuhkan data yang Source 

sama, data yang X9 X3 X2 X1 
SSE/2/3 OP 

sama tersebut cukup : ae v v 

disimpan pada satu Dest Y4 Y3 Y2 Yi 

tempat berhubung Y y y y 
Intel” Core” Y Y Y Y 


kedua core dapat 


Dealers: Jakarta, Ambassador - RSJ (021-576 2490), Cempaka Mas - HR Com (021-429 01283), Orion Dusit - Byte Pro 
(021-612 8284) - Compuland (021-612 2626) - Digisoft (021-624 3322) - DKS (021-629 7054) - Elicom (021-623 02260) - GI 
Technology (021-612 7756) - Graha Komputindo (021-623 02241) - HJ (021-625 5174) - Invia (021-659 7574) - MRZ (021-601 
0252)- Ocean (021-300 04936) - Orion Mas (021-625 4235) - Procom (021-625 7126) - Sigma (021-601 5620), Gajah Mada 
Plaza - RJS (021-634 1070) -Adecom (021-633 6862), Harco M2 - Acel Com (021-601 0853) - Dabo (021-612 6023) - D'Com 
(021-612 8977)- Duta Mandiri (021-601 5845) - El-Maga (021-612 0122) - Inovasi Raya (021-612 9712) - IS Technology (021- 


mengaksesnya. 
Solusi dual core 


isak sol laasraba X40opY4 X30opY3 X2opY2 X1opYy1 
Clock Cycle 1 »» sed Me opYe : Xlop 
Clock Cycle 1 »» | X2opY2 : XlopY1 


sebelumnya, Pentium Not Intel” Core” 


Microarchitecture 612 6171) - Jakarta Zone (021- 612 9878) - M3 (021-600 0042) - Primadata (021-612 1251) - Super Ouality (021-612 7187) - 

D. tidak memiliki Teguh Komputindo (021-612 9839) - Tops (021-612 5448) - Wahana Komp (021-612 6654) - WHS (021-612 1874)- Zebe (021- 
' Clock Cycle 2 »» X40opY4 X3opy3 612 7169), Harco Mas - Dwicom (021-623 04574) - Gatlamedia (021-623 04884) - Diacom (021-623 04255), Mangga 2 Mall - 
cache LD yang dibagi Connex (021-600 8244) - Fokus (021-612 6026) - Giga Persada (021-612 7984) - GM Komp (021-601 6160) - Karya Guna 


(021-623 01322) - Lion Electronic (021-600 0366) - Prince (021-600 9863) - Ouantum(021-601 7020), Ratu Plaza - Byte Pro 
— (021-270 0982), Bali - Bali Surya Tech (0361-742 4081), Bandung - Eka Cipta (022-203 4498), Jambi - Star Com (0741-332 
43), Kudus - Media Komputer (0291-446 349), Lampung - Mahir Computer (0721-485 269), Magelang - TOP (0293-364 084), 
Makasar - Maitri (0411-319579), Malang - Hartono Com (0341-555 068) - Masterindo (0341-773 7177), Pati - Eagle Komputer 
(0295-385 788), Padang - Bayes Com (0751-363 52), Palembang - Inti Com (0711 352345), Pekan Baru - Meta Solusi (0761- 
571 855), Pontianak - Compusoft (0561-746 864) - Prodigy Com (0561-708 3886), Semarang - APP Com (024-850 5715 ), 
Solo - DMC Computer (0271-663 944) - Samsi (0271-708 6135), Surabaya - Orion (031-591 1417) - Tristar Com (031-534 
0943 ), Yogyakarta - PSM (0274-627 034) 








pakai. Masing-masing —— 
core Pentium D me- 

miliki cache L2 sendiri-sendiri yang tidak dibagi 
pakai. Bila masing-masing core membutuhkan 
data yang sama, data yang sama tersebut 


disimpan pada masing-masing cache L2. 


Pentium D tentunya telah mendukung 
SSE ini, namun instruksi 128bit SSE, SSE2, 
dan SSE3 akan membutuhkan dua clock 
untuk dieksekusi secara penuh. '“H 


20 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





a Uji Prosesor 


oleh | Cakrawala Gintings | cakra@tabloidpcplus.com 


Uji Gore 2 Extreme XboUU. 


X6800 pada 3,466Hz 





Vs PPXE 955 


Untuk mengetahui kinerja Core D Extreme X6800, PCplus melaku- 
kan pengujian dan membandingkannya dengan Pentium Extreme 
Edition (PPXE) 955. Core 2 Extreme X6800 memiliki frekuensi 
kerja 2,93GHz sementara PPXE 955 memiliki trekuensi kerja 
3,46GHz. Agar diperoleh perbandingan kinerja pada frekuensi kerja 


yang sama, PCplus juga melakukan pengujian pada X6800 yang 


di-overclock hingga memiliki frekuensi kerja sebesar 3,46GHz. 


rsitektur Core adalah arsitektur ter- 
As dari Intel yang digunakan pada 

prosesor desktop terbarunya, Core 
D Duo dan Core D Extreme. Pada edisi 263 
terbukti bahwa Core 2 Duo lebih bertenaga 
dibandingkan PPXE 955 meski memiliki 
frekuensi kerja yang lebih rendah. 

Core 2 Extreme memiliki frekuensi kerja 

lebih tinggi dibandingkan Core 2 Duo. Core 


D Extreme juga memiliki multiplier yang tidak 


terkunci. Meski Core D Duo bisa menurun- 
kan multiplier-nya untuk menghemat daya, 
Core 2 Duo tidak bisa dinaikkan multiplier- 
nya melebihi nilai default-nya pada kondisi 
bekerja penuh. 

Sebagai contoh, Core D Duo E6700 





Hasilnya bisa dilihat berikut ini. 


L1 Data Cache 


Size 116 KBytes X2 
Descriptor | S-way set associative, 64-byte line size 


Trace Cache 


Size 112 Kuops 
Descriptor B-way set associative 


L2 Cache 


Size |2043 KBytes x2 
Descriptor | S-way set associative, 64-byte line size 


Version 1.36 





£, Device Manager 
File Action View Help 


nsra 


#19 Computer 
#| Ge Disk drives 
# 2 Display adapters 


HC) IDE ATAJATAPI controllers 

Fs Keyboards 

#0) Mice and other pointing devices 
r 


1. @& Monitors 

# 3 Other devices 

#3 Ports (COM & LPT) 

—.- #8 Processors 
8g Genuine Intel(R) CPU 3.46 GHz 
sg Genuine Intel(R) CPU 3.46 GHz 
#85 Genuine InteliR) CPU 3.46GH2z 


ound, video and game controllers 
System devices 
Universal Serial Bus controllers 


Core 2 Extreme X6800. Sayang- 
nya begitu Core 2D Extreme X6800 
di-overclock, hasil yang diperoleh 
menjadi lebih baik dari PPXE 955. 

Pada beberapa software uji, 
meng-overclock Core 2 Extreme 
X6800 menjadi 3,46GHz mem- 
berikan peningkatan kinerja yang 
signifikan, misalnya pada SYSmark 
2004 Patch 2 dan SiSoft Sandra 
2005 SR3. 





PPXE 955 masih dilengkapi dengan Hyper-Threading. 


si kerja yang sama. Overclock ini dilaku- 
kan hanya dengan mengubah multiplier 
tanpa mengubah FSB. 


BEGINILAH PCPLUS MENGUJI 

Untuk pengujian ini PCplus menggunakan 
bantuan Asus P5W DH Deluxe dengan BIOS 
1305 (setting optimal), Micron DDR2-533 
512MB (SPD) »0, Palit ATI X700 128MB, 
Seagate ST380817AS (Barracuda 7200.7 
8OGB SATA), Asus E616 (DVD-ROM Drive 
16x), Antec TPII-550, dan Samsung Sync- 
Master 900NF. Sistem operasi yang diguna- 
kan adalah Windows XP yang telah dilengkapi 
dengan Service Pack 1, Intel Inf 8.0.1.1002, 
DirectX 9.0c, dan ATI Catalyst 6.7. 

Software pengujian yang PCplus gu- 
nakan mencakup SYSmark 2004 Patch 2, 
3DMark2001 Pro, Ouake3 Arena Demo, 
SiSoft Sandra 2005 SR3, 3DMark2003 
Pro 360, Comanche 4 Demo, Sound 
Forge 6.0e (me-resample sebuah file 
wave berukuran 44 5MB dari 16bit 
44100Hz ke 16bit 96000Hz menggunakan 
interpolation accuracy 4 dan anti-alias 
filter), Far Cry 1.31, Doom3, dan PC- 
Mark2005 Pro 110. 

Dari hasil pengujian yang diperoleh, terlihat 
bahwa pada sebagian besar software yang 
diujikan, Core 2 Extreme X6800 jauh mening- 





Pada sebagian software uji lain, 
peningkatan frekuensi kerja ini han- 
ya memberikan peningkatan kinerja 
yang tidak signifikan, misalnya pada 
3DMark2001 Pro dan Comanche 4 Demo. 

Satu hal yang menarik, pada beberapa 
software uji, relatif tidak terdapat perbedaan 
antara Core 2 Extreme X6800 frekuensi ker- 
ja default dengan frekuensi kerja 3,46GHz. 
Sebagai contoh, Doom3 dan 3DMark2003 
Pro 360 relatif memberikan hasil yang sama, 
bahkan pada resolusi rendah. Pada kedua 
software uji ini, bisa disimpulkan bottleneck 
yang ada bukanlah Core 2 Extreme X6800. 

Seberapa besar peningkatan kinerja yang 
ditawarkan oleh Core 2D Extreme X6800 ini, 
setidaknya pada software yang diujikan, bisa 
Anda lihat pada grafik yang terlampir. 





SYSmark 2004 Patch 2 
1024 x 768 32bit 85Hz 
























































PPXE 955 













































































yang memiliki frekuensi kerja 2,67 GHz ria ang Bl isa galkan PPXE 955, baik pada frekuensi kerja An an 
memiliki multiplier default pada saat default apalagi pada frekuensi kerja hasil 600 23 e Ja 
bekerja penuh sebesar 10. Core 2 Duo 11, bisa dinaikkan multiplier-nya melebihi overclock. 2 aa 
E6700 tidak bisa dinaikkan multiplier-nya 11. Dengan menaikkan multiplier menjadi Satu-satunya software uji dimana PPXE 
melebihi 10. 13, bisa dicapai frekuensi kerja sebesar 955 memberikan hasil yang terbaik adalah Lana 
3,46GHz pada Core 2 Extreme X6800, pengujian bandwidth memori menggunakan a53 
tanpa mengubah FSB (Front Side Bus). SiSoft Sandra 2005 SR3. Di sini PPXE lebih 300 - 
KA Dengan kata lain tidak menggangu frekuensi — baik bahkan dibandingkan Core 2 Extreme Tn 2 
size |32K8ytes | x2 kerja dari peranti lain, hanya prosesor yang yang telah di-overclock. 
| Eng ep Sean Pee Sa di-overclock. PPXE 955 juga memberikan hasil yang 100 - 
Di PP ——, Untuk mengetahui kinerja Core 2D Ex- lebih baik pada pengujian Whetstone ISSE3 
Kesel treme X6800, PCplus melakukan pengujian SiSoft Sandra 2005 SR 3 dibandingkan emas Tea naa 
-12 Cache dan membandingkan hasilnya 
aan Tn an eka H1! Fa Lam dengan PPXE 955. Berhubung Sevice Mannger SYSmark 2004 Patch 2 Office Productivity 
Features | Core 2 Extreme X6800 memiliki ate Se 1024 x 768 32bit 85Hz 
frekuensi kerja yang lebih tinggi BB Corp an sa La 
dari Core 2 Duo E6700, Core 9 Tg Danar menata 
Extreme seharusnya mengalahkan 1d 250 - 
na kinerja PPXE 955 secara lebih , F Pe 99 2 


#4 Ports (COM & LPT) 
—. #88 Processors 
#8 InteliR) Core( TM)2 CPU 
ag Intel R) Coret TM)2 CPU 
#-@, Sound, video and game controllers 


Core D Extreme X6800 hinga 3 apn 1001 


singnifikan. 





x6800 @ 2,93GHz 150 - 
X6800 @ 2.93GHz 





PCplus juga meng-overclock 


Cache L2 pada Core 2 Extreme adalah 4MB yang dibagi 
pakai. 





Universal | Serial Bus coni trollers 


berjalan pada frekuensi 3,46GHz 


50 - 





Core 2 Extreme X6800 yang memiliki 
ftrekuensi kerja 2,93GHz dengan multiplier 
default pada kondisi bekerja penuh sebesar 


dan mengujinya, untuk mem- 
peroleh perbandingan kinerja 
dengan PPXE 955 pada frekuen- 





























X6800 @ 3,46GHz X6800 PPXE 955 





Core 2 Extreme tidak dilengkapi dengan Hyper-Threading. 


23 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


3DMark2001 Pro 3DMark2001 Pro 3DMark2003 Pro 360 3DMark2003 Pro 360 
640 x 480 16bit 6OHz (3DMarks) 1024 x 768 32bit 60Hz (3DMarks) 640 x 480 85Hz (3DMarks) 1024 x 768 85Hz (3DMarks) 





XSB00 @ 3,48GHz XS800 PPXE 955 | X6800 @ 3.46GHz X6800 PPXE 955 X6800 @ 3.46GHz X6800 PPXE 955 | X6800 @ 3.46GHz X6800 PPXE 955 
Duake3 Arena Demo Ouake3 Arena Demo Comanche 4 Demo Comanche 4 Demo 
Normal 60Hz (fps) HiO 1024 x 768 60Hz (fps) 640 x 480 16bit 85Hz (fps) 1024 x 768 32bit 85Hz (fps) 





X6800 @ 3.46GHz X6800 PPXE 955 














#BB00 2 3.46GHz #8010 PPRE 955 
Doom3 Doom3 Far Cry 1.31 Far Cry 1.31 
640 x 480 MedO 60Hz (fps) 1024 x 768 HiO 60Hz (fps) 640 x 480 Min Details 85Hz (fps) 1024 x 768 Max Details 85Hz (fps) 
120 | 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
X6800 @ 3.48GHz | | X6800 @ 3.46GHz | X6800 @ 3.46GHz 
SiSoft Sandra 2005 SR3 SiSoft Sandra 2005 SR3 SiSoft Sandra 2005 SR3 SiSoft Sandra 2005 SR3 
| Dhrystone ALU (MIPS) | Whetstone ISSE3 (MFLOPS) CPU Multimedia Integer iSSE2 (it/s) CPU Multimedia Floating-Point iSSE2 (its) 
145000 —— 18000 120000 
40000 - 16000 
| | 100000 - 
135000 14000 
130000 - 12000 - 80000 
125000 10000 
| 60000 
20000 B000 
15000 . 6000 - NEKA 
10000 4000 - 
20000 
| 5000 2000 
O - Oo - i — 0 
X6B00 D 3,46GHz XS800 PPXE 955 X6B00 D 3.46GHz XS800 PPXE 955 | X6800 @ 3.46GHz X6800 PPXE 955 X6800 @ 3.46GHz X6B00 PPXE 955 
SiSoft Sandra 2005 SR3 | SiSoft Sandra 2005 SR3 PCMark 2005 Pro 110 System PCMark 2005 Pro 110 CPU 
Memory Bandwidth Memory Bandwidth | 1024 x 768 32bit 85Hz (PCMarks) 1024 x 768 32bit 85Hz 
RAM Int Buffered iSSE2 (MB/s) | RAM Float Buffered iSSE2 (MBI/s) 7000 
6000 - 
5000 - 
14000 - 
3000 - 
2000 
1000 
Oo 
X6800 @ 3,46GHz X6B00 PPXE 955 | | M63DI & 345GHz XEBO0 PPXE 955 | | MEBOO 3.40GHz XEBDO PPKE 955 | X5B00 @ 3,48GHz X6800 PPXE 955 
PCMark 2005 Pro 110 Memory Sound Forge 6.0e (s) 
1024 x 768 32bit 85Hz Lebih kecil lebih baik 





X6B00 @ 3,46GHz X6800 PPXE 955 | X6800 @ 3.45GHz X6B00 PPXE 955 


2 (29267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





a YouTube 


oleh | Devi Wahyudi | davmeister@gmail.com 


Mencuri Video 








dari YouTube 





YouTube (www.youtube.com) adalah situs yang digu- 


nakan untuk meng-upload dan mengunduh video. Banyak 


sekali video dari berbagai tema yang telah di-upload. Kejadi- 


an-kejadian aneh, hal-hal lucu, potongan film, kritik politik, 


pendapat pribadi akan suatu hal, tutorial gitar, dan video lain- 





engunjung bisa menikmati video di 
(Dorna secara gratis. Akan tetapi, 
meski gratis video-video yang ada 
situs ini tidak dapat diambil alias diunduh. 
Seluruh video hanya dapat dinikmati di 
halaman situs Web melalui pemutar yang 
telah disediakan. 

Bagi kita yang menggunakan Internet 
dengan koneksi yang super lambat, akan 
sangatlah tak nikmat saat menyaksikan video 
yang terputus-putus. Mungkin lebih bijak 
kalau video itu diunduh lebih dulu. 

Tapi, video di YouTube kan tidak bisa 
diunduh. Terus, bagaimana? Bersyukurlah 
para pengguna browser Firefox karena 
Firefox memiliki extension bernama 
VideoDownloader. Dari namanya saja sudah 
kentara kalau “perpanjangan” Firefox itu ber- 
fungsi untuk mengunduh (download) video. 

Mari langsung kerja saja. Ikuti langkah- 
langkah yang diberikan berikut ini. Mulai 
dari pengunduhan VideoDownloader sampai 
pengunduhan video dari YouTube. 


UNDUH SI PENGUNDUH 

Pertama kali pastikan browser yang di- 
gunakan untuk menjelajah dunia maya Inter- 
net adalah Mozilla Firefox. Jika belum Firefox 
yang digunakan, maka unduhlah “Rubah 
Api” terlebih dahulu dari www.mozilla.com. 
Versi terakhir adalah 1.5.0.6 dengan paket 
instalasi berukuran 4,9 MB. 





PfauTuba - Monkny LL Tigor « Morilka | neo 


Ba Et Ye Dg benak Ia He 


“ja - ip # aa Ta z die Pemesanan ohain eat ee yA Akai tel 








nya ada di situ. 


2 &. «aa 


na 


SIT Tt Men Mama AAN sadanaa 
aa 
1. 08 01 an paku 
Mauua, Mennove: yana menu ekadaan dag dee memar rena) mera 
».. Tia nm 00 senapan 011 MenOtI Araratia 
Panen “ng 
- ... 


PE mada 





Download 


http://www.youtube.com/watch?v -nfyaladscos 


Hok 


(Fl) Right-click -5 "Saye Target As" OR copy and paste the link into your download manager (Warning: You must 


change the file extension to .Flv), To open the file use FLV Player. IF you want to convert the video to another format 


Lavi, wmv, mp9...) consult our Help section (in the main page). 





Lclose window 


Setelah halaman yang mengandung video terbuka, klik ikon VideoDownloader sehingga muncul jendela baru. Di 


jendela itu, klik kanan (Download) lalu klik (Save link as...|. 


Alien, AnimeEpisodes.Net, Badjojo, Blas- 
tro, Blennus, Blip.tv, Bofunk, Bolt, Break. 
com, Castpost, CollegeHumor, Current TV, 
Dachix, Danerd, DailySixer.com, DevilDucky, 
Double Agent, dan 


Oa Ea aa eVideoShare. 


Kalau situs Web 
tadi tak dapat dibuka, 
VideoDownloader dapat 
“aa juga diperoleh dari 
http://javimoya.com/ 
blog/youtube en.php. 

Sekelarnya proses 
pengunduhan, tutup 


etawa tan me 


MA sm Firefox dan jalankan 


kembali. Dengan 
demikian, VideoDown- 
loader terinstal. 


GUNAKAN 
ol PENGUNDUH 


Halaman utama YouTube (www.youtube.com). YouTube adalah situs Web yang menampil- 


kan video-video yang di-upload oleh anggotanya. Semestinya, video cuma bisa diputar 


di halaman situs Web, tak bisa diunduh. 


Tak cukup Mojzilla Firefox saja. Se- 
cara standar, Mozilla Firefox tidak mampu 
“mencuri” video dari YouTube. Kemampuan 
Mozilla Firefox harus ditambahi dengan insta- 
lasi salah satu extension-nya yang bernama 
VideoDownloader. 

VideoDownloader dapat diperoleh 
dari situs penyedia extension Firefox yang 
beralamat https://addons.mozilla.org/ 
firefox/. Bila sudah didapat Anda tinggal klik 
instal Nowj di bagian bawah review dari 
VideoDownloader tersebut. Jangan khawatir 
pengunduhan akan berjalan lama. Cepat 
kok. Ukuran untuk 
instalasinya cuma 


an OI da 
Ka 10 KB. 
te Gekting Stated e Laba bisadinat 
Waspaai 1 Kelkd | TB I Kelik | Tp | Kek 1 Peak si S An ai 
ebagai in- 

Sa mbl mlam tempa ea ea ON Baja Juta maya, formasi tambahan, 
Ta Bini Tin “ii 

adi by Goveeeala Pa ba - See EU ANA. ESh menurut penyedia- 


Monkey & Tiger 





| Espilara bore Vida 
| Related Piaylists 


Tn Ia Sea 


| a ja 
5 - kan at 
: ' 


m3 2 mein Sa 1 
Ka www GRO —4 OT 
Ma , 5 









Setelah terinstal, perhatikan sudut kanan bawah Firefox. Di situ ada ikon milik Vid- 


eoDownloader. 


Tanya Danke bor ea 
UFEL Page Pesan goutuba comes eric 
rates mode th LES Pergi SNP 1 pgn rugira 


| Tn 3 Weniksaok Tiger Dal 
Le 

: From Titan ioe 0. 

Wan dB 

wa 28 Ukir Plirgitrg | 


IL Mendoan Tigoa 
| 


nya, extension Vid- 
eoDownloader selain 


Sirenesima Ia monkey id bo ereng 


aa da dapat digunakan 
drag 
untuk mengunduh 
TER video dari YouTube 
Pena Mino Pigan Less ama 


ca 
Bas dia 


A 


juga dapat digu- 
nakan pada situs 
Web lain seperti 

Ka Google Video, iFilm, 
IrE 5) Metacafe, Dailymo- 
tion, Myspace, Angry 


Setelah Firefox 
sudah jalan kem- 
bali, perhatikan sudut kanan bawah jendela 
Firefox. Kalau di situ ada ikon milik Video- 
Downloader, berarti extension itu sudah siap 
digunakan... 


FLV Player 1.2 


Dengan Firefox, 


Ie: 'troy.ftv 


kunjungi YouTube. Cari- | 6001700 kets andra ke 


lah video yang diinginkan 
dengan menjelajah kate- 
gori. Kalau mau cepat, 
gunakan mesin pencari 
di YouTube. Ketikkan 


Framerats: 24 fps 
Duration: 81,375 


Audio codec ID: 2 
Audio dotarste: 96 kbits/s. 
Audio delay: 0 


Dimensoni 624 x 352 px. 


di halaman situs tersebut, klik (Save link 
as...|. 

Kalau download manager digunakan, 
klik kanan di tombol IDownloadl - (Copy 
Link Locationl. Buka download manager, 
bikin unduhan baru, lalu paste link yang 
sudah di-copy tadi. 

Kotak dialog penyimpanan akan muncul, 
tentukan lokasi penyimpanan file video. Ganti 
nama file dari video itu sesuai dengan keingi- 
nan Anda. Yang perlu diperhatikan pastikan 
bahwa akhiran dari nama file tersebut harus 
berekstensi FLV (flashvideo). Contoh: 
bulls on parade.flv. 

Klik ISavel agar proses pengunduhan 
akan mulai berjalan. Sebuah klip video musik 
dengan durasi 3—5 menit umumnya beruku- 
ran 7—15 MB. 


PUTAR YANG DIUNDUH 

Ingat kan kalau file tadi disimpan dengan 
tipe FLV? Tipe video itu tidak bisa diputar di 
Windows Media Player. Tipe itu butuh pemutar 
khusus bernama FLV Player. Paket instalasi 
FLV Player yang dapat diunduh dari www. 
download.com berukuran 1,13 MB. 





624 x 352 pu 


Mp ama 


ng 2 N 

Video codee ID: 4 

Vide datarate: 700 kbits/s, 
Be Beban na TR 


kata kunci di kotak teks 
Search yang letaknya di 
halaman bagian atas. 


canSeekToEnd: 1 
ang ag na 


Ke 1 sh 


Muncullah video- 
video yang pernah 
di-upload oleh pengguna 
YouTube. Tentu saja 





video-video yang muncul 
terkait dengan kata kunci 
yang dimasukkan tadi. Klik pada gambar video 
yang ingin dilihat. Tak lama, halaman berubah. 
Halaman situs Web menampilkan sekotak 
pemutar video. Di situlah video tampil. 

Terus ngunduhnya bagaimana? 
Begini caranya. Klik sekali pada ikon 
VideoDownloader yang terletak di sudut 
kiri Firefox tadi sehingga muncul jendela 
VideoDownloader yang akan memberikan 
instruksi pengunduhan video. Pada jendela 
itu, klik kanan pada tombol IDownloadil 





Video disimpan dalam format FLV. Makanya, pemutar khusus untuk tipe video itu 
diperlukan. FLV Player adalah salah satu contoh pemutar video berformat FLV. 


Kalau FLV itu ingin bisa diputar di pe- 
mutar yang sudah umum digunakan, format 
file FLV tersebut harus diubah menjadi for- 
mat lain seperti MPG. atau yang lainnya agar 
bisa dimainkan pada movie player seperti 
Window Media Player dan lain-lain. Aplikasi 
untuk mengubah format FLV adalah SUPER. 
v2006 yang dapat diunduh dari www. 
erightsoft.com/SUPER.html#Dnload. 
Paket instalasinya berukuran 26 MB. Oh ya, 
kedua aplikasi itu gratis kok. DG 


E-commerce 


oleh | Alex Pangestu | alex @tabloidpcplus.com 


Jual & beli Barang Niurah 


Sebuah situs Web beralamat www.v-vending.com 





menawarkan cara menjual atau membeli dengan cara yang 
unik. Menurut pengembangnya, harga yang ditawarkan 


tantastis—maksudnya lebih murah. 





Seseorang bisa juga membantu penjua- 
lan. Syaratnya, orang itu harus memiliki situs 
Web. Di situs Web, Virtual Vending akan 
beriklan, menawarkan barang yang ada. 

Mengutip kata-kata di situs Web Virtu- 
al Vending, “Virtual Vending akan menjadi 
nilai tambah bagi situs Anda karena Virtual 
Vending menawarkan produk-produk 
trendy dengan harga fantastis sehingga 
akan banyak pembeli yang mengunjungi 
situs Anda.” 


25 267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





Wabina Papan 


INTIM DIA 
P Leni Al eaiia 


Pickup Locatiani Parinata 


Situs Virtual Vending menawarkan barang-barang den- 


oba kunjungi situs Web Virtual 

Vending (www.v-vending. 

com). Saat PCplus berkun- 
jung ke situ Rabu (13/9), ada 3 
barang yang dijajakan di halaman 
utama—Album Face to Face dari 
Westlife dalam bentuk keping CD 
audio, jam tangan Fossil--Tin berwarna 
hitam, dan Nokia E61. 

Pada setiap barang, ada 2 infor- 
masi harga. Pertama adalah harga V2, 
lainnya harga pasar. Nokia E61, mis- 
alnya, berharga 345 koin virtual dan 
Rp3.600.000,00 untuk harga pasar. 
Di situs Virtual Vending, disebutkan 
kalau 1 koin virtual sebanding dengan 
Rp10.000,00 (terbilang: sepuluh ribu 
rupiah). 

Berarti Nokia E61, di Vir- 
tual Vending, dijual dengan harga 
Rp3.450.000,00. Lebih murah 
Rp150.000 ketimbang harga pasar. 
Kok bisa lebih murah? “Kami ada per- 
janjian tertentu dengan distributor,” kata 
Adrianto Gani, CEO Intimedia, pengem- 
bang Virtual Vending. “Tapi, harga kami 
tidak akan mengganggu harga pasar,” 
tambahnya, “Coba perhatikan, stok 
untuk setiap barang tidak lebih dari 10.” 

Walaupun lebih murah, tenang 
saja, barang-barang di Virtual Ven- 
ding dijamin dengan garansi resmi dari 
dealer masing-masing barang. 

Orang yang ingin membeli barang 
di Virtual Vending harus mendaftar 
dulu sebagai anggota dan membeli 
koin virtual. 

Bila kemudian seseorang tidak 
tertarik berbelanja, ia tetap bisa me- 
nguangkan kembali asetnya, tentu 
saja dengan jangka waktu tertentu. 

Barang yang sudah dibeli akan 
diantar ke lokasi dan harus diterima 
langsung oleh pemesan. Kalau peme- 
san berhalangan, menurut peraturan 
Virtual Vending, ia harus membuat 
surat kuasa. 

Bisa juga, barang diambil di lokasi 
tertentu. Tapi, tidak semua barang 
bisa dibegitukan. 

Sampai tulisan ini dituliskan, 
Virtual Vending masih dalam tahap uji 
coba. “Kami masih melihat bagaimana 
sistem bekerja—pemesanan, pe- 
nyampaian barang, dan sebagainya,” 
kata Adrianto. Bulan November nanti, 
menurut Adrianto, rencananya Virtual 
Vending baru akan diluncurkan secara 
resmi. 


gan harga, yang menurut pengembangnya, fantastis. 





Printer HP kembali menggemparkan Indonesia! Menangkan 2 mobil Daihatsu Xenia”” dan 16 motor Honda Suprafit”” yang diundi dalam dua tahap. 

Caranya gampang banget: 

e Beli HP Deskjet 3920/3940 Printer yang berstiker "Printer Selebriti" mulai 10 Agustus-10 November 2006. 

e Isi kupon undian dan kembalikan ke Drop Box Printer Selebriti di bawah ini atau kirimkan ke PO BOX 4335-JKT 11043. 

e# Selambat-lambatnya 15 November 2006 cap pos. 

e# Pengumuman pemenang tahap pertama baca Kompas 14 September 2006. Bila Anda belum beruntung, kupon Anda akan disertakan ke tahap 
berikutnya. Kesempatan Anda menang pasti lebih besar! 

e Pengumuman pemenang tahap kedua baca Kompas 25 November 2006. 





20 C29267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2008 


Utiliti untuk Printer & Scanner 
Penyelamatan Data 


P hotocopier 


Serasa Punya 
Mesin 
Fotokopi 


PERNAH kepepet butuh mesin fotokopi dengan cepat tapi tidak berhasil menemukan 1 


pun tukang” fotokopi? Rasanya seperti kepingin punya mesin fotokopi sendiri, yah? Tapi 
enggak efisien rasanya kalo beli mesin fotokopi betulan. Barangkali, karena itu beberapa 
perusahaan pembuat printer banyak meluncurkan produk yang juga bisa melakukan foto- 
kopi. Printer yang terkenal dengan sebutan printer multifungsi itu bisa mencetak, memin- 
eINESe-TA) Me lela MantelaN relilam GKoyto) Kej o))P 

Kalau komputer telah dilengkapi dengan printer dan scanner, sangat sayang kalau 
Anda membeli printer multifungsi untuk difungsikan sebagai mesin fotokopi. Sebenarnya 
Anda bisa memanfaatkan printer dan scanner yang ada sebagai mesin fotokopi. 





Cara ribetnya adalah dengan meletakkan dokumen yang ingin kita kopi kemudian 
memindai dokumen tersebut. Setelah itu simpan hasil pemindaian, buka dengan aplikasi 
penampil gambar, dan cetak menggunakan printer. 

Ternyata, lumayan rumit karena membutuhkan beberapa langkah. Untuk itu ada aplikasi 
yang bisa menjadikan printer dan scanner kita menjadi mesin fotokopi dengan mudah dan 
cepat. Namanya Photocopier. 

Dengan aplikasi ini, cukup letakkan dokumen pada scanner kemudian pada jendela 
Photocopier tekan tombol (Copyl. Setelah beberapa saat, dokumen yang dipindai lang- 
sung dicetak oleh printer. 

Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda juga bisa mengatur warna—hitam putih, abu- 
abu, atau berwarna. Selain itu anda juga bisa mengatur tingkat kecerahan dan ketajaman 
salinan serta jumlah salinan. 


Fadlan Setiaji 
aji njp@yahoo.com 





www.nicocuppen.com 
1,1 MB 

Utiliti 

Freeware 


Windows 9x/NT/2000/ME/XP 


BANYAK sekali nama aplikasi yang berfungsi untuk menyelamatkan data—baik data secara 
umum atau data tertentu saja—dari beragam media penyimpanan yang rusak. Aplikasi yang 
satu ini, PDFRecovery, adalah aplikasi yang bergerak di bidang penyelamatan data. PDFRe- 
covery menargetkan file PDF (Portable Document Format) saja. PDFRecovery menjanjikan 
beberapa layanan penyelamatan komponen file PDF, antara lain struktur pohon halaman, 
halaman yang hilang, tabel, gambar, link, dan warna. 

Dapatkan terlebih dahulu PDF Recovery, lakukan proses instalasi dan segera jalankan 
aplikasinya. Jendela aplikasi yang sederhana akan menyapa Anda, kliklah tombol (Recover| 


da PDERecovery 41.0(Demo Version| 


File Toolbox Help 


je 
| l 
LN ta 5 


Recover Support Order 
—-. 5 





Diagnostics 





PDFRecovery fizes corrupted PDF documents 


Attention: backup the corrupted filefs) before recovery 

Recovering file FNskateboredinunisDNS-BIND. PDF, Fri Aug 29 2003 02:30:06, 133,961 bvtefs) 
Pass 1: opening file... done 

Pass 2: parsing file... done 

Pass 3: recovering file data... done 

Pass &: writing recovered data... done 

Saved as F:skateboredinunis(Recovered DNS-BIND.PDF 


Recovered with demo restrictions. Order full version of PDF Recovery 


Click the Recover button to process another file 





di toolbar untuk menentukan file PDF yang ingin diproses. Melalui boks yang berikutnya 
muncul, isikan kata sandi di kotak teks Password jika file PDF dijaga oleh kata sandi. 
Mulailah proses penyelamatan dengan mengklik tombol (Recover|. 

Anda akan kembali ke jendela utama aplikasi dan laporan penyelamatan akan ditampil- 
kan selagi proses berlangsung. Di akhir proses, Anda kembali diminta menentukan lokasi 
penyimpanan file hasil lewat boks yang muncul. Klik tombol (Savel untuk melanjutkan. 

Hasilnya dapat segera dilihat di lokasi yang telah ditentukan. PDFRecovery akan secara 
otomatis menggunakan kata Recovered diikuti nama file target sebagai akhiran (sufiks). 
Dengan begitu, file PDF yang lama tidak akan tertimpa meskipun file hasil berada di lokasi 
yang sama. 

Selain batasan waktu pemakaian aplikasi selama 30 hari, PDFRecovery versi demo 
ini tidak akan menyelamatkan komponen formulir (form) dan enkripsi. Layaknya aplikasi 
penyelamatan data pada umumnya, tingkat penyelamatan juga bergantung pada kondisi 
file target. Selamat mencoba. 


Adhitya christiawan nurprasetyo 
keftones14@yahoo.com 


Situs # www.officerecovery.com 
Ukuran File 948 KB 
Kategori # Utiliti 


Shareware (30 hari) 


Lisensi : 
Harga 4 US$149 


al lselansjiati Windows 9x/ME/NT/9000/XP/9003 





» Penyelamatan Data 


Object Fix Zip v1. 


OBJECT FIX ZIP merupakan aplikasi yang 
bisa jadi andalan Anda untuk menyelamat- 
kan file ZIP yang rusak. Seringkali Anda 
mengalami masalah saat mengunduh file 
berformat ZIP. Saat membuka file tersebut, 
ternyata muncul pesan bahwa file itu rusak 
(damaged atau not complete). Kesal? 
Pasti. 

Sebelum mengulang mengunduh file 
yang sama, Anda bisa mencoba Object Fix 
Zip. Prinsip kerja aplikasi ini adalah mem- 
baca (data yang masih baik) dari file ZIP 
yang rusak. Object Fix Zip akan melakukan 
proses penyelamatan dengan cara mere- 
konstruksinya menjadi file kompresi baru. 
Dengan begitu, masih ada kemungkinan 
bagi Anda untuk mendapatkan data yang 
masih bisa diperoleh dari file tersebut 


Select your language 


www.ohjectfix.com 


Object Fix Zip 


1.5 (Build 18) 


Please select preferred language: 





BE Arabic 

KS Croatian 

BI Engksh 
Enoksh (Defa 

KB Francais 

Hiitaian 


jesi Russian 


Add new language here 


Hap | 


MONSTERBOARD 


other's Mainboard Absolutely Die 


IN fe) OMIECk JHCC Hall B 46-47, Jakarta 


6 - 10 September 2006 Sa 
JAKARTA (021) Seluruh outlet pertokoan komputer di Dusit, Mangga Dua Mall, Harco Mangga Dua dan sekitarnya. JOGJA (0274) Dyeffa: 885492-885493, Multigatindo: 626988-61 






Object Fix Zip v. 1.5 | 


ZIP archive file(s|: 





- Tip: You can select multiple files to check and repair. Just press 
Add..." and select several files by holding the Ctrl key. 


If your ZIP files are secured by a password - you will need to 
supply the password later when the files are being processed. 


Click Nest to continue... 


www, objectis.com « Back Close | Help | 


Object Fix Lip Step 1 of 4: Select one or more ZIP files to check 


FA Album Fotoku MPoto.zipl Add... 


27 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


New Zipe file name modifier, berikan 
sembarang teks sebagai nama akhiran file 
ZIP Anda. Jangan lupa tentukan pula lokasi 
penyimpanan file hasil pada kotak teks 
Destination folder. Opsi (Add ZIP file 
name to folder structurel bisa diaktifkan 
agar nama file hasil juga digunakan sebagai 
nama direktori hasil ekstrasi. 

Sekarang, klik tombol (Next 51 untuk 
masuk ke langkah tiga. Perkembangan 
proses ini bisa dilihat pada area teks 





Object Fix Zipy.1.5 


Object Fix Lip Step 2 of 4: Choose an action to perform 


Object Fix Zip disajikan 
dalam bentuk wizard. Beberapa 
konfigurasi aplikasi dapat diakses 
melalui kotak Preferences ses- 


xl 






aat setelah Anda memilih semba- 

rang opsi dari tombol (Menu...J. 
Kliklah tombol (Next 5) untuk melaju 

ke langkah pertama dari proses rekon- 







struksi. Tentukan file ZIP yang ingin di- 








Pada boks Open, pilihlah lokasi file ZIP 





Select what the program should do: 





“| Test ZIP file data integrity 
Check archivels) for data corruption and display the testing log. 














Fix/Repair archive - try to create a new good ZIP file 





New Zip file name modifier | fised 


Destination folder: FAsoftfbaruFised ZIP Filesi 


Specify the folder where the fixed ZIPs will be placed 








Extract ZIP file contents 








Destination folder: 





Add ZIP file name to folder structure 











Click Nest to continue... 


(ea. ZipFileName fised.zip| 


Browse... | 


F-softibaruE stracted from ZIP" | Browse... | 


rapa file sekaligus (batch), tekan tombol 
(Ctril pada keyboard saat Anda memilih 
kumpulan file ZIP. Setelah itu, akhiri 
dengan menekan tombol (Open|. 


kan ke langkah kedua, pemilihan aksi 
yang harus dilakukan aplikasi. Ada tiga 
opsi proses—yaitu pengujian file ZIP 
(TTest ZIP file 











Anda bisa mendapatkan Object Fix Zip 
dari Internet. Setelah selesai mengunduh, 
Anda bisa menjalankan aplikasinya. Kali per- 
tama membukanya, pilihlah bahas pengantar 
pada boks Select your language, setelah 
itu klik tombol (OKI. Jika ingin, Anda bisa 
menutup jendela manual aplikasi, dan fokus 
pada jendela utamanya. 


Exclusive Distributor: 

PT. Primadata Abadi Karya 
Email: primadata@ptbak.co.id 
Telp: 021-6126683: 6121340 


data integrity!)), 
perbaikan file 
(CFix/Repair archive 
- try to create a 
new good ZIP filel), 
dan penguraian file 
(IExtracts ZIP file 
contents)). Setelah 
itu, pada kotak teks 


Satu-satunya Mainboard 
yang menanamkan MEMOR 
VGA 


GDDR 32MB 


ONBOARD VGA yang bisa di- 
share sampai 256MB. Total 
288MB. Powertull Mainboard 
NYI MANA NY ND) 0) K@Jaloyoy-IKo) 


RS485MKM-A94S 


Designed for AMDS (Socket AM2), 2GHT/s FSB 
Chipset ATI RADEON 1150 4 SB600 

Four DDRII Sockets Supports up to 4GB 
(Dual Channel DDRII 533/667/800) 
Onboard Lan (10/100/Mb/s) 

Onboard ATI Radeon9 X300 Graphics Core 
6 Channel Audio Codec Support 

Support 8 USB 2.0 Ports 

IEEE 1394 Firewire Ports 

Support 4 Serial ATA Ports 

MATX Form Factor 


(AMD AMD 


TN... 


Xtreme Gear for Xtreme Gamers 


KG? 





JEC Hall C L4, Yogyakarta 
16 -20 September 2006 





proses dengan mengklik tombol (Add...1. 


yang diinginkan. Untuk pemrosesan bebe- 


Klik tombol (Next 5J untuk melanjut- 


Select what the program should do: 








v| Test ZIP file data integrity 
Check archivels) for data corruption and display the testing log. 











Fix?/Repair archive - try to create a new good ZIP file 
New Zip file name modifier: | fiked (e.a. ZipFileName fised.zip) 


F-AsoftibaruFixed ZIP Filesi 
Specify the folder where the fised ZIPs will be placed 





| Browse... | 


Destination folder: 





Extract ZIP file contents 
Destination folder: 


F-AsoftibaruE stracted from ZIP" | Browse... 


Add ZIP file name to folder structure 


Click Nest to continue... 








Process log. Tunggulah sampai semua file 
selesai diperbaiki, lalu klik (Next -1. 

Di langkah empat, kliklah tombol (Explo- 
re Repaired ZIP(s)1 untuk menjelajah lokasi 
tempat file hasil berada, atau tekan tombol 
(Explore Extracted File(s)J untuk langsung 
menuju ke dalam direktori hasil ekstraksi. 

Untuk kembali melakukan proses peny- 
elamatan dari awal, kliklah tombol (Repair 
(an)other File(s)1. Jika ingin menyu- 
dahi penggunaan aplikasi, kliklah tombol 
IClosel. 


Adhitya Christiawan Nurprasetyo 
keftones14@yahoo.com 





www.objectrescue.com/download/ 
object fixzip/objectfixzip setup.exe 
Utiliti 

Freeware 


1,09MB 
Windows 9X/ME/NT/2000/XP/2003 


RS480-A62xX 


Designed for AMDS (Socket 754), 1.6GHT/s FSB 
Two DDR400 Sockets Supports up to 2GB 
Onboard Lan (10/100/Mb/s) 

Onboard ATI Radeon? X300 Graphics Core 

aji ul ch Muliutis Ae Sepi MN Ccip)P):9) 

6 Channel Audio Codec Support 

Support 8 USB 2.0 Ports 

Support 4 Serial ATA Ports 

ATX Form Factor 


A— 


ME AN VW Bp) 


Designed for AMDS (Socket AM2), 2GHT/s FSB 
Four DDRII Sockets Supports up to 4GB 

(OI Ke TAN po AN MCC YAN YA) 

ATI CrossFire"" Xpress 3200 Ready 

Dual 10/100/Mb/s and PCI Express Gigabit Lan 
8 Channel HD Audio Codec Support 

Support 10 USB 2.0 Ports 

Support 6 Serial ATAII Ports Price 

ATX Form Factor only ex 


AMD| (AMD ea) 1020 
| II, Xrness 


Mi 


aa 


Apkomindo Fair - Semarang 
Krakatau Grand Ballroom, Hotel Horizon 
20 - 24 September 2006 





8553, Prema Ananda: 7426309, Teguh Jaya: 3556517 


SEMARANG (024) Teguh Jaya: 3556686-3585511 BANDUNG (022) Cahaya Computer: 7236992-7236987, CHY Computer: 4218490, CIC Centralindo: 4240165, IA Computer: 4237586-4201842, Point Computer: 4224314, Vinaya: 
4216311, WDC Computer: 7271411-713383, Wina: 4222947 SURABAYA (031) Harapan Jaya: 5311020, HT Computer: 8710609, Metrotech: 5027177-5491877 MAKASAR (0411) Elang Computer: 350186, 5030846, MPC Computer: 
318530-310949 PONTIANAK (0561) Metro Computer: 742555-749789, Sun Tech: 748996 LAMPUNG (0721) Cipta Mandiri: 252967, Tjita Computer: 785712 PALEMBANG (0711) ISI Comp: 320720-320607, LinKom: 357661, PADANG 
(0751) Bayes Computer: 7056728 MEDAN (061) Jayakomm: 77808286-4510675 KUDUS (0291) Istana Komputer: 432208 





28 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


» Pemrograman 


oleh | Yahya Kurniawan | yahya@tabloidpeplus.com 





Membandingkan Gambas ——" sewseortiargenayanan aro mendata atas 


pemrogramannya pada bahasa BASIC, bahkan disertai dengan 


4 Isl 
1 Pe I g da M Vi $ UI d | P aS | C model pemrograman visual seperti Visual Basic, mau tidak mau 
Sa aa PA Ma aa 


Gambas akan selalu dibandingkan dengan Visual Basic. 

















arena diciptakan belakangan # Dimiliki Gambas tapi tidak dimiliki Visual 
IK sma Visual Basic, pencipta Basic. Perbedaan ini diberikan pada 

Gambas tentunya memiliki kesempa- Tabel 4. | | | 
tan untuk membongkar "jeroan" Visual Basic, e Dimiliki keduanya tapi berbeda gaya. Tabel 1. Perbedaan Gambas dan Visual Basic dari segi Non-Bahasa Pemrograman 
sehingga dari segi konsep pemrograman, Perbedaan ini diberikan pada Tabel 5. Kategori MISTER 2y-kilo Gambas 
Gambas sedikit lebih unggul dibandingkan Deklarasi kode kelas — | Disatukan dalam deklarasi | Terpisah menjadi dua file, deklarasi form 
dengan Visual Basic. Tetapi dari segi du- Karena Gambas bersifat open source — | gan form. ear. pada file ".form dan deklarasi kode kelas 
kungan serta kelengkapan fitur, harus diakui dan dapat berkembang dari dirinya pada file ".class. 
Visual Basic lebih unggul karena bagaimana sendiri, maka jumlah perbedaan ini bisa File project Dapat diletakkan pada Terletak dalam sebuah direktori. Satu 
pun di belakang Visual Basic berdiri Microsoft. — saja berkembang dengan cepat, bahkan direktori mana pun direktori untuk satu project. 

Nah, pada edisi-edisi yang lalu telah Anda sendiripun dapat menambahkan Ukuran layar Dinyatakan sebagai twips | Ukuran piksel yang sebenarnya. 

disebutkan bahwa sekalipun Gambas sering fungsionalitas tertentu pada Gambas jika atau 1/1440 inchi. 
dijuluki “Visual Basic-nya Linux”, tetapi Gambas — mampu melakukannya. Konfigurasi lokal Tidak berlaku Berlaku pada fungsi tertentu 
tidak diciptakan sebagai klon Visual Basic, Nah, dengan adanya tabel-tabel Ruang lingkup form Public Private 

















melainkan sebagai bahasa pemrograman yang perbandingan Gambas dan Visual Basic, di- 


memiliki “kepribadian” tersendiri. Karena alasan — harapkan Anda akan makin memahami konsep Tabel 2. Perbedaan ekstensi file Gambas dan Visual Basic 

























































































tersebut, maka proyek-proyek yang dibuat di pemrograman Gambas. Pada beberapa edisi Tipe File Visual Basic Gambas 
Visual Basic tidak dapat begitu saja dibuka atau mendatang, PCplus akan membahas perbe- Definisi project ".vbp "project 
ditransla- daan-perbedaan tersebut dengan contoh-contoh Modul bas .module 
| 9 Kelas ec ".class 
sikan ke pemrograman agar semuanya makin jelas. & TAN : : 
£@) Gambas Derinisi form Trm form 
File biner “Tpx (bebasi 
Pada Tabel 3. Dimiliki Visual Basic tapi tidak dimiliki Gambas. 
kesempa- : : : 
ok Kategori Visual Basic Gambas 
area Menyunting kode pada mode Break Bisa Tidak bisa 
PCplus Penggunaan nilai fungsi Bisa pass by value dan pass by refer- | Hanya bisa pass by value 
akan membahas perbedaan antara Gambas dan Ana 
Visual Basic secara “head to head. Variabel Global Ada Tidak ada, tapi bisa diakali dengan kode 
pemrograman 
SEGI NON-BAHASA PEMROGRAMAN Deklarasi variabel Bisa ya bisa tidak Wajib, variabel harus dideklarasikan 
Yang pertama, PCplus akan membahas Kontrol array Bisa dibuat secara grafis dan memiliki — | Harus dibuat secara pemrograman 
perbedaan tersebut dari segi non-bahasa properti bernama Index 
pemrograman. Perbedaan-perbedaan terse- Label transparan Bisa Tidak bisa 
but diberikan pada Tabel 1. Operator penggabungan string Bisa menggunakan - atau & Harus menggunakan & 
Selain perbedaan-perbedaan pada Tabel 1 Penggunaan underscore () untuk Bisa Tidak bisa 
tersebut, ekstensi-ekstensi file yang digunakan identifier 
oleh Gambas dan Visual Basic juga berbeda. Perintah GOTO untuk menangkap error | Bisa Tidak bisa, sebagai alternatif digunakan 
Perbedaan tersebut diberikan pada Tabel D. Try... Catch ... Finally. 
2» Tabel 4. Dimiliki Gambas tapi tidak dimiliki Visual Basic. 
Membar OF Mcrozo visual Studio KA). Kategori Visual Basic Gambas 
Membuat Aplikasi CLI Tidak bisa Bisa 
Grup kontrol Tidak ada Ada 
Menjalankan program lain secara — | Harus menggunakan API. | Bisa menggunakan fungsi 
Pp.“ sinkron Shell atau Exec. 
N Membuat form dengan bentuk Harus menggunakan API. | Bisa menggunakan properti 
h 9 4 2 tidak persegi empat Me.mask. 
Enterprise Edition Membuat menu dan kontrol secara | Tidak bisa Bisa 
1" 3. |: dinamis 
ST Event Enter dan event Leave Tidak ada Ada 

















Microsoft" This product is registered to: 
denis 


Tabel 5. Dimiliki keduanya tapi berbeda gaya 


This program is protected by US and international 









































113, - L copyriaht law 35 deseribed in Help About. Kategori Visual Basic Gambas 
opyright @ 1987-1998 Microsoft Corporation Mengakhiri fungsi End Sub atau End Function Cukup End saja 
Keluar fungsi Exit Sub atau Exit Function Return 
Mengakhiri program End Ouit 
SEGI BAHASA PEMROGRAMAN Perangkap kesalahan On Error Try ... Catch ... Finally 
Sekarang kita akan bahas perbedaan dari Kotak pesan Msgbox() Message.Info 
segi bahasa pemrograman. Dari segi ini, ada Fungsi tunggu DoEvents Wait 
tiga kategori perbedaan yang dapat dibuat. Ke- Scroll bar Tersedia horisontal dan vertikal. Hanya satu macam, posisi horisontal dan 
tiga kategori tersebut adalah sebagai berikut. vertikal tergantung ukurannya. 
Validasi teks Menggunakan parameter Cancel. | Menggunakan Stop Event. 
» Dimiliki Visual Basic tapi tidak dimiliki Gam- en anoda an mouse Mengguraan parameter en Mengguraan hope — — 
bas Pebadaan midea asa Tape: gan Kontrol Timer La ah waktu yang dibangkitkan | Jumla ia tu yang ibangkitkan seja 
sejak tengah malam. program dimulai. 








m lips Microsoft Word 


oleh | Alex Pangestu | alex@tabloidpcplus.com 


Ternyata Bikin Daftar Is 


Mudah! 





kripsi—yakin 1009o—memiliki daftar 

isi. Meskipun diletakkan di halaman 

awal, daftar isi dibikin belakangan, 
setelah isi kelar dibuat. Daftar isi akan 
menampilkan judul bab, juga subbab dan 
beberapa hal penting lain, berikut informasi 
mengenai posisi halaman. 

Skripsi—kali ini enggak yakin 1009o—ke- 
banyakan dibuat dengan Microsoft Word. Kalau 
Skripsi dibuat di Microsoft Word, bikin daftar 
isinya mudah. Karena Microsoft Word menye- 
diakan fitur otomatis untuk membuat daftar isi. 

Fitur ini akan membantu pembuatan 
daftar isi yang rapi dan, tentu saja, tepat. 
Seorang kawan pernah membuat daftar isi 
secara manual di Microsoft Word. Hasilnya, 
“Acak-acakan tuh. Angka-angka di kanan 
enggak mau rata,” katanya. 

Berikut ini PCplus berikan panduan 
untuk membuat daftar isi di Microsoft Word. 
Sebagai informasi, Microsoft Word yang PC- 
plus gunakan adalah Microsoft Word 2003. 

Ada hal-hal yang mesti disiapkan. Beri- 
kut ini adalah hal-hal yang harus disiapkan 
dan diperhatikan betul-betul kalau daftar isi 
mau dibuat dengan sukses. 

Microsoft Word harus tahu teks-teks 
yang akan ditampilkan di daftar isi. Si pem- 
buat dokumenlah yang harus memberi tahu 
Microsoft Word dengan memberi tanda pada 
teks-teks tersebut. Nantinya Microsoft Word 
menganalisis dokumen, mengenali penanda 
pada teks, kemudian menempatkan teks 
yang ditandai ke dalam daftar isi. 

Tanda yang bisa digunakan adalah gaya 
(style) teks. Gaya teks itu bisa dipilih di menu 
drop-down Style yang terletak di sebelah 
menu drop-down Font. Posisi kedua menu 
drop-down itu adalah di toolbar. 

Misalnya begini. Judul bab diberi gaya 
(IHeading 11. Subbab level pertama (1.1, 

1.2, 1.3, dan seterusnya) diberi gaya (Head- 
ing 21. Subbab level kedua (1.1.1, 11.2, 
2.1, dan seterusnya) diberi gaya (Heading 
31. Begitu seterusnya sampai subbab level 
terakhir. 

Kalau gaya standar dari Microsoft Word 
tidak sesuai dengan keinginan, jangan coba- 
coba langsung mengganti format suatu gaya. 
Maksudnya, jangan langsung ganti font, 
ukuran, warna, dan format lainnya secara 
langsung. Lebih baik, modifikasi gayanya. 

Cara memodifikasi gaya adalah seba- 
gai berikut. Klik (Formatl - (Style and 
Formattingl. Muncullah panel baru di kanan 
jendela Microsoft Word. Nah, modifikasi atau 
buatlah gaya baru di situ. 





29 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


"BBB 
Microsoft Word menyediakan cara otomatis untuk 


pembuatan daftar isi. Cuma perlu mengatur gaya 


(style) setiap judul bab dan, kalau ada, judul subbab. 


Kira-kira caranya seperti ini. 


b— 


Index and Tables 


Print Preview 


Show page numbers 


Tab leader: |....... v | 


General 


Index £ Table of Contents : | Table of Figures || Table of Authorities 





Right align page numbers 





Formats: 


From template w 








Show Outlining Toolbar 


Web Preview 
Heading 1 
Heading 2 
Heading 3 


Use hyperlinks instead of page numbers 





Show levels: (3 23 


TE 











1. Tanda yang digunakan agar Microsoft Word bisa memilih teks yang akan 


didaftarkan di daftar isi adalah gaya teks. Contohnya, pemilihan gaya (Heading 1) 
untuk judul bab, (Heading 2) untuk judul subbab, (Heading 3) untuk sub-subbab, dan 


seterusnya. 





3. Inilah contoh daftar isi untuk Bab III suatu skripsi. Angka-angka di sebelah kiri itu 


secara otomatis dibuat. 


Kalau semua sudah siap, klik Ilnsertl 
5 (Referencel » (Ilndex and Tables...J. 
Di kotak Index and Tables, klik tab (Table 
of Contents|. Kalau perlu, lakukan sedikit 
pengaturan di kotak itu. Kalau dirasa tidak 


klik (OK) saja. 





2. Di kotak Index and Tables, bila diperlukan, lakukanlah pengaturan. Kalau tidak 





4. Ketika halaman berubah, daftar isi tidak seketika diperbarui. Daftar isi baru 


diperbarui kalau pembuat dokumen meletakkan kursor di daftar isi, mengklik kanan 


di situ, dan mengklik (Update Fields| atau memencet (F9) di keyboard. 


perlu, langsung klik IOKI. Semestinya, daftar 
isi segera muncul. Gampang, kan? 

Suatu ketika, bisa saja suatu subbab 
berubah posisi karena penyuntingan skripsi. 
Kalau sudah begitu, apa daftar isi harus 


BEBERAPA DOKUMEN, SATU DAFTAR ISI 





dibikin ulang? Ah, syukurlah tidak. Daftar isi 
bisa diperbarui dengan mudah. 

Caranya, letakkan kursor di daftar isi 
bagian mana saja. Lalu di keyboard tekan 
IF91. Ketika boks Update Table of Con- 
tents muncul, pilih (Update entire tablel 
diikuti dengan klik IOKI. Simsalabim abraka- 
dabra, dan berubahlah daftar isi itu. & 


TIPS yang barusan diterapkan kalau seluruh bab dalam skripsi terdapat di suatu file dokumen. Biasanya jarang yang begitu. Kebanyakan, 
setiap bab dibuat dalam 1 file. Bagaimana agar daftar isi bisa dibuat kalau dokumen terpisah dalam banyak file? Mari coba. 


Baiknya, letakkan seluruh file yang terkait dengan daftar isi ke dalam 1 folder. Kemudian, buat sebuah file baru untuk daftar isi dan 
simpan file daftar isi di folder yang sama dengan file lain. 


Di file daftar isi itu, kita akan mereferensi pada dokumen-dokumen (Reference Document) yang sudah diletakkan dalam 1 folder. Di 
keyboard tekan ICtril # IF9J sehingga muncul 2 kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal itu ketikkan RD “namafile”. Contohnya: (RD 


“Bab3.doc"!. Ingat yah, kurung kurawalnya jangan diketikkan manual, harus dengan (CtriJ - IF9J. Lakukan hal yang sama untuk seluruh 


dokumen. 


PCplus mendapati ketika mengetikkan RD kurung kurawal menghilang. Tapi tidak apa-apa. Cuekin saja. Lanjutkan pengetikan meski 


teks tak tampak di layar. 


Kalau sudah, buatlah daftar isi seperti biasa. 


30 B267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


a Ulah Foto di Photoshop 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 





K | h V Ti | Metode seleksi yang paling menyebalkan di Pho- 
0 d 0 'aS | du N P : C assU toshop adalah path, membentuk kurva menge- 

| 2 lilingi objek foto yang akan dipisahkan dari latar 
dan Guick Mask sa 


M etode seleksi path semakin bikin tangan pegal, karena setelah kurva terbentuk, kita 








harus menyunting dan menyempurnakan kelengkungan ruas-ruas path. Nah, kita 3. Klik pada pinggiran objek (katak), lalu 
akan coba salah satu alternatif solusinya. turutkan sepanjang pinggiran objek 
katak. Jika ingin membatalkan ruas kurva 
(path), tekan IDeletel. 
1. Buka foto Katak. TIFF. Kita lihat, latar Nilai Width 4. Temukan kedua ujung kurva path den- 
belakangnya begitu kacau. Objek utama gan klik pada titik awal path. 
foto (katak) akan kita pisahkan dari latar 
belakangnya. Selanjutnya, latar belakang 








dapat diganti dengan warna isian atau 
foto lain. 

D, Klik kanan di (Lasso Tooll di toolbox, 
klik IMagnetic Lasso Tooll. Di bagian 
atas layar kerja, terdapat panel tool- 
bar, kita atur nilai Width ke nilai yang 
kecil, misalnya 3 piksel. Semakin kecil 
nilai Width, magnetic lasso tool akan 










5. Masuklah ke mode guick mask dengan 
klik tombol (Edit in Ouick Mask Model 
di toolbox. Ada bagian-bagian mask 
yang masuk ke dalam objek utama. 
Demikian pula, ada yang kurang sem- 
purna tertutup oleh mask. 





mendeteksi piksel yang semakin mirip Tombol Edit in 


Ouick Mask Mode 


warnanya. 





EXPRESS CHIPSET 


9345G-M3 (3.0) 
Intel@ 945G # ICH7DH 


» LGA775 socket for Intel@ Core '"2 Duo / Pentium@ D / 
Pentium@ 4 / Celeron D CPU 

» FSB 1066/800/533 MHz 

“ 2 DIMM for Dual DDR2 667 memory up to 2GB 

“ Integrated Intel GMA950 

“ Built-in Gigabit LAN, 2x IEEE1394a ports 





. 
0'@ 
@& 
DIM 


/ 





processor 
» FSB 800/533 MHz, support Hyper-Threading Technology 
" 2 DIMM for Dual DDR2 533 memory up to 2 GB 

“4 x Serial ATAII 3.0Gb/s devices 


(intel) :8 x USB 2.0 ports 





maa 
) S345PL-A c3.01 
“ Intel@ 945PL & ICH7 
| | | alan 
S7) 4 You. Multimec 1G IU 2 S| s LGA775 socket for Intel Pentium 4/ Celeron D/ Pentium D 


Supports 





SASP-A (3.0) 
945P £ : 

tewsowe, Intel@ 945P # ICH7 1” Service Center Jakarta telah pindah 6284281 M 6269928 

Jl. Pinangsia III No. 21 - Jakarta 
e LGA775 socket for Intel@ Core "2 Extreme / Core'"2 Duo Dealer : JAKARTA (021) : Glodok Plaza / Plaza Pinangsia / Harco Glodok Baru / Orion Plaza / Orion Dusit Mangga Dua 
IP SMAN A1 NANTI. Peeron II Er cegnora Super Mall Karawas BANDUNG (022) « MaslerNet Computer 7291327 Eka Ciaa Semesta 2091650 SURABAYA (091 
. uper Wall Karawaci : MasierNet Lompuler « EKA LIP emesia : 
FSB 1066/800/533 MHz MSC Comp 5036666, AC Computer 502877 YOGYAKARTA (0274) : Eragon Computer 518906, PSM 627034 MEDAN 
“ 4 DIMM for Dual DDR2 667 memory up to 4GB (061) : Inti Sanho 7330800, Panca Anugrah Lestari 4524538 PEKANBARU (0761) : Sigma Komputer 857640 
: PALEMBANG (0711) : Multikom 316008 JAMBI (0741) : Eleven 51843 MAKASSAR (0411) : Cahaya Surya 444555, MSC 
Features 2 PCI Express x16 slots 831168 BALI (0361) : MSC Computer 237118, AC Computer 257866 SAMARINDA (0541) : SCK 272350, Mitra Sarana 
« Features SATAII for a high disk performance Abadi 202649 BALIKPAPAN (0542) : Surya Utama Nusantara 871137 BANJARMASIN (0511) : SCK 258067 

Pp 





am ALANGKARAYA (0536) : SCK 3310696 SEMARANG (024) : Istidata 3560077, MSC 3581142 
“lulu 





31 267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


6. Jika ingin menambahkan mask, gunakan 


warna hitam pada Foreground Color | | 
9. Baliklah seleksi dengan klik menu ISe- 


lectl » Ilnversel. 
10. Selanjutnya, tekan IDeletel untuk mem- 
buang latar belakang. Tambahkan layer 


dan sapukan dengan paint brush tool. 
Sebaliknya, jika ingin mengurangi bagian 
yang tertutup oleh mask, gunakan warna 


putih pada Foreground Color. Pilih jenis | 
baru dengan klik tombol panah (Layer 


brush yang halus. Diameter brush diatur 
Optionsl » (New Layerl. 


dengan menekan tombol IL atau tombol 
LI di keyboard. 









mingrarara 





.. 













Care 
DD Pe mr bur ai “| dai | 
































LA 
7. Kembalilah ke mode normal dengan klik Pr 
tombol (Normal Model pada toolbox, 11.Seret layer baru ke urutan bawah. Klik ea 


Foreground Color dan pilih warna putih. 
Klik menu IEditl - IFIII - Iwith Fore- 
ground Color). Klik OKI. 


maka mask akan menjadi seleksi. Perha- 
tikan seleksi tersebut, apakah masih ada 
bagian yang kurang sempurna dan diedit 





kembali di mode guick mask. 


12. Latar belakang dapat juga diisi dengan foto 
lain. Klik-tahan di dalam kanvas foto tersebut 
menggunakan move tool, lalu seret dan 
masukkan ke kanvas katak. Objek katak 
juga dapat diberi bayangan dengan klik tom- 
bol (Add Layer Stylel » (Drop Shadow|l. 

13.Simpan pekerjaan kita dengan klik menu 
(File) » (Save Asl. Beri nama pada file. 


8. Ubah layer background pada palet Lay- 
ers menjadi layer normal. Klik beruntun 
pada layer tersebut, lalu klik IOKI. 


Selamat berkarya. : ea 



















IP TEBU Inte?865G / ICH5 


: LGA775 socket for latest intel Pentium 4/ 
Celeron D/Pentium D processors 

: FSB 800/533MHz 

“ Graphic integrated 

: Dual channel DDR SDRAMs DDOR400/333 
Max 2GB 

“2 x SerialATA 

» 1xAGPro slot, 2 x PCI slot, 1 x CNR slot 

: LAN Realtek RTL81000C 10/100Mbps Fast 
Ethernet controller 

: Realtek ALC655 6-channel audio codec 

"# x USB 2.0 Ports 


www.pcchips.com.tw 
———— 


: LGA775 socket for latest intel Pentium 4/ 
Celeron D/Pentium DO processors 

» FSB 1066/800/533 MHz 

: (araphic integrated 

“ 2 DIMM for DOR 400 memory up to 2 GB 
2 DIMM for DDR2 533 memory up to 2 GB 

“2 x Serial ATA 

1 Xx AGPBX, 3x PGI slot, 1 x CNR siot 

» LAM VIA VTS103L 10/100Mbps Fast 
Ethemet PHY 

: Realtek ALC655 6-channel audio codec 

"8 x USB 2.0 Ports 





Hi | 


USB2.0. 


Setan? d 





Aap 


BX 






 LGAT7S socket for latest intel Pentium D/ 
Pentium 4 processors 

: FSB 800/533/400 MHz 

: Graphic integrated 

: 2 DIMM for DDR 400 memory up to 2 GB 

: 2 x Serial ATA 

» 1 xAGPSAX, 3x PCI slot, 1x CNR slot 

" LAN VIA VTB103L 10/100Mbps Fast 
Ethermet PHY 

: Realtek ALC655 6-channel audio codec 

"# x USB 2.0 Ports 


Fs CoA 
Dual Core 800 | Joo 








32 (229267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





m Kejahatan dengan Komputer 


oleh | 1 Teguh P | mas@oprekpc.com | Pengamat IT 


Melacak Jejak 


dengan Ampas Browser 





Dari sisa-sisa penjelajahan web, kita bisa melacak apa yang dilakukan user ketika beraktivitas 


di dunia maya, termasuk kalau usertersebut melakukan penipuan ataupun tindakan kriminal 


1. IE HISTORV 

Tool yang dari www.phillipsponder.com 
adalah perangkat yang bisa merekonstruksi 
history IE, Mozilla, Firefox, dan Netscape yang 
berjalan di aplikasi Windows. Dengan IE His- 
tory ini kita bisa melihat file index.dat. 

Dengan tool yang cukup sederhana ini 
kita bisa langsung melihat isi dari file index. 
dat dan langsung melihatnya sebagai referer 
"go to ur”. Ada kemungkinan apa yang 
tampak akan berbeda secara sudut pandang 
keaslian situs web antara yang Anda lihat 
dengan apa yang Joe lihat saat dia mem- 
buka URL tersebut. Ini bisa terjadi bila Joe 
membuka halaman tersebut dari waktu ke 
waktu dengan akses URL yang sama. 

Walaupun adakalanya kita melihat kon- 
disi web yang terlihat seperti “Jive copy” dan 





Gambar F. 


tampak apa adanya seperti yang Joe laku- 
kan, itu tak lain adalah metode access time 
yang berlaku pada sistem cached browser 
yang tak ter-update (hanya dikunjungi 
sekali). Gambar F berikut adalah contoh apa 
yang tampak dalam isi sebuah index.dat. 


2. Forensic Tool Kit (FTK) 

Tool yang bisa di-download di www. 
accessdata.com adalah sebuah perangkat 
yang amat “bertenaga” dan berfungsi lebih 
dari semua perangkat yang telah disebutkan. 

Dengan FIK Anda bisa menjelajah 
cached browse dan melihatnya seperti 
“browser alike” yang mempermudah pene- 
lusuran dengan antarmuka yang mudah dan 
tombol-tombol navigasi yang cukup inter- 
aktif. Pada Gambar G tampak aktivitas Joe 





Gambar 6. 


saat mengunjungi situs penyedia crack. 

Pada file lain (Gambar H) terungkap 
sesuatu yang amat menarik, yaitu tentang 
aktivitas browsing Joe yang dilakukan saat 
ia sedang berlibur di tempat yang 
jauh dari PC tersebut. Suatu kejang- 
galan yang menarik. 

FIK merekonstruksi halaman 
web dengan nilai hampir sempurna 
mendekati logika “as it is” atau apa 
yang dilihat adalah sama dengan 
apa yang akan direkonstruksikan. 
Perangkat ini sangat direkomendasi- 
kan. Kemampuan mengekspor file ke 
spreadsheet yang dimiliki perangkat 
ini juga cukup mudah dimengerti. 

Penyelidikan terus berlanjut, 
petunjuk dan temuan yang menguat- 
kan suatu bukti baru terus bermun- 
culan, demikian juga dengan permasalahan 
rekonstruksi. Pada penjelasan di atas telah 
disebutkan tentang bagaimana merekon- 
struksi IE web cached. Akan tetapi, rupanya 





Gambar H. 


lainnya. Berikut ini perangkat berbayar yang bisa dimanfaatkan. 


Joe tak hanya mempunyai satu 
browser saja. Di PC-nya terpasang 
juga Firefox, browser yang sudah 
demkian luas dipakai. 

Ketiga perangkat yang sudah dise- 
but memang bisa membuka cached 
browser dan menganalisisnya dengan 
jelas, namun struktur file unik Firefox 
cukup merepotkan juga, sebab meski 
dalam pola rekonstruksi yang dilaku- 
kan kita berhasil mengetahui tanggal 
dan waktu browsing, tetapi konten 
aktual dari web yang kita rekonstruksi 
tersebut tidak dapat ditampilkan. 

Mari kita mulai dengan rekon- 
struksi Firefox. Seperti diketahui, cached file 
browser Firefox ada pada folder NDocu- 
ments and Settings xuser name» Mpplica- 
tion Data MozillaNFirefoxProfilesN «random 





Gambar I. 


text» Cache. Di antara cache direktori 
terdapat file yang relevan pada pola penye- 
lidikan tersebut. Contohnya tampak seperti 
pada Gambar I. 

Ada tiga tipe file dalam direk- 
tori tersebut yaitu cache map, 3 
cache block, dan cache data yang 
terpisah. Nah, kita akan merekons- 
truksi ketiga file tersebut untuk 
membaca cache data Firefox. 


CACHE MAP FILE 

File cache map bernama 
" CACHE MAP ? merupakan 
file utama untuk merekonstruksi 
aktivitas cache Firefox. Cache map 
tersebut mempunyai struktur yang 


amat sederhana. Terdapat header file yang 
diikuti oleh “bucket" yang berisi pemetaan 
informasi kepada cached data, seperti terli- 
hat pada Gambar J. 





Cache Map File Header 





Cache Map Buckets 





Cache Map Buckets 
Cache Map Buckets 











Cache Map Buckets 


Gambar J. 


Ada terdapat 3D bucket dalam file terse- 
but dan tiap bucket berisi 256 rekaman data, 
yang berarti terdapat sekitar 8199 cache 
map file. Setiap rekaman data tersebut 
mengandung data dan tiap rekaman mempu- 
nyai 3D integer file yaitu nomor hashes, rank 
eviction, lokasi data, dan metadata lokasi. 

Ada dua metode mendasar tentang 
bagaimana Firefox menyimpan data, yaitu 
Firefox menyimpan data dalam cache block 
file atau membuat file yang terpisah. Nomor 
hashes digunakan pada file yang terpisah 
yang bermaksud untuk menyimpan instan 
data yang ada. 

Dua field data yang lain akan digunakan 
untuk merekonstruksi cache data adalah 
file “data location" dan “metadata location" 
dan tiap instan data mengandung informasi 
metadata dan cache content. 

Apabila Anda mengambil “metadata 
location" dan “bitwise AND” dengan 
0x30000000 dan mendapatkan 
hasil 128 bit, maka Anda akan 
mendapatkan angka antara satu dan 
nol. Bila hasilnya adalah nol, maka 
metadata akan disimpan dalam 
file terpisah dan bila hasilnya satu, 
dua atau tiga maka metadata akan 
terikat dengan cache block file. 
Perhitungan algoritma yang sama 
dengan data location sebagai input 
akan mengidentifikasikan dan mem- 
berikan hasil yang sama terhadap 
cache content. 


CAGHE BLOCK FILES 

Seperti terlihat di Gambar I, terlihat ada 3 
cached block file bernama" CACHE OON 
” di mana N adalah angka dari satu sampai 
dengan tiga. Cached block file berisi cache 
content dan informasi metadata untuk setiap 
aktivitas cache. 

Struktur pada cached block file ini yang 
paling sulit di-recover dalam pola rekon- 
struksi, akan tetapi ada cara lain untuk mem- 
peroleh gambaran yang mendekati nyata 
dalam rekonstruksi tersebut. 

Setelah cache block file berhasil diiden- 
tifikasi dengan cara yang sudah disebutkan, 
kita hanya perlu mengetahui lokasi yang 
berkaitan dengan cache block file. Block 
permulaan dihitung berdasarkan “bitwise 


33 9267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


« Membuka Fle Estrak dengan 
Firefox 
Saat kita membuka exstensi file 1.gz 





ANDing" dan metadata atau lokasi data » Cache View - by14fd.bay14.hotmail.msn.com 
File Edit Vas mAh 


dengan "OxOOFFFFFF”. Ukuran dihitung sela 
dengan pola “bitwise ANDing” dan meta- | KE 
data atau lokasi data dengan Ox03000000 

dengan hasil 24-bit. 


S by14fd.bay14.hotmail.msn.com 
Sekarang kita perlu tahu berapa besar blok 





WORKSHOP 


3 PLL5 


File Path 
5 /cgi-bin/HoTMaiL?&curmbox-F000000001&a- 
Bl/cgi-bin/dasp/EN/helppane — 908000000TF.js 
24/cgi-bin/dasp/EN/hotmail — 1000000002.cs5 
Bl/cgi-bin/dasp/EN/hotmail — 100000432.js 

3 /cgi-bin/getmsg?msg-MSG1113766421.7&stal 
S3 /cgi-bin/hmhomeffti-yes&curmbox-F0000006 
S/favicon.ico 








yang telah diekstrak menggunakan 
Gunzip, kita perlu buka halaman 


2 c.msn.com 

O cb2.msn.com 

A global.msads.net 

Oa h.msn.com 

OA hm.msn.com 

O hp.msn.com 

Ca hpc.msn.com 

O img.mediaplex.com 

O img-cdn.mediaplex.com 
A login.passport.net 

O loginnet.passport.com 
O m2.doubleclick.net 

OA news.bbc.co.uk 

O rad.msn.com 

O spe.atdmt.com 

O view.atdmt.com 

A www.google.com 

Di www.passportimages.com 





tersebut dengan Firefox. Hasilnya 
lihat Gambar O. 

Apa yang kita dapat? Tak lain dan 
tak bukan adalah halaman sebuah 


yang cocok dengan data yang ada. Browser 
Mczilla mengidentifikasikan besaran tiap block 
dengan algoritma 256 dengan beberapa no- 
mor bit yang bisa dirunut ke asal dengan cara 
men-substract satu dari file cache dan kalikan 


inbox Hotmail yang terekam di dalam 
PC Joe. Dengan sedikit berhati-hati 

hasilnya dengan dua. Bila N-1 maka ukuran meneliti dan membaca header e- 
block akan —- 256byte. Bila N-D maka ukuran 


block akan — 512 byte, dan seterusnya. 


Gambar M. mail dan isi e-mail, maka ditemukan 





suatu bukti bahwa inbox Hotmail 


bersangkutan. Di sini akan kita fokuskan tersebut bukanlah milik Joe, tetapi 


penyelidikan lebih mendalam dan detail 
karena mungkin di situ tersimpan sesuatu 
yang akan membuka teka-teki yang ada. 
Mari kita kerjakan tahap demi tahap. 


CACHE DATA FILE YANG TERPISAH 


Bila isi cache data terlalu besar un- 


dimiliki oleh seseorang dengan akun Hotmail 
tedw1982@hotmail.com yang mana akun 
tuk digabung bersama cache block tersebut dimiliki seseoarang bernama Ted. 
file maka informasi yang ada akan di- Dalam e-mail itu Ted mengirim e-mail 
simpan dalam cache data file yang 
terpisah dan nama file akan diiden- 
tifikasikan dengan format SHASH 
NUMBERKIYPEFKGENERATION 


NUMBER5 


kepada author dari Docusian server dan 


» Salin File ke Desktop membutuhkan lisensi baru untuk meng- 


Di sini kita akan menyalin semua file 
yang berkaitan dengan domain Hotmail 


update konten atau isi server, yang mana 
sebelumnya Ted telah meng-enumerasi 
password dan username pada PC 








. P Cache View - bv14fd.bay14.hotmail.msn.corm : 
HASH NUMBER berasal dari cache Sae aan Joe untuk bisa mengakses dan ber- 
map file termasuk "type dan GEN- Panas Ta bim FoTNSIL7Bcurmbor- -F000000001&a-a2c5beeb837bcb hubungan langsung dengan author 


9 ad.n2434.doubleclick.net &l/cgi-bin/dasp/EN/helppane — 9080000001F.js 
3 by14fd.bay14.hotmail.msn.com 
2 c.msn.com 

2 cb2.msn.com 

Z global.msads.net 

2 h.msn.com 

2 hm.msn.com 

2 hp.msn.com 

O hpc.msn.com 

2 img.mediaplex.com 

2 img-cdn.mediaplex.com 

O login.passport.net 

A loginnet.passport.com 

9 m2.doubleclick.net 

O news.bbc.co.uk 

O rad.msn.com 

O spe.atdmt.com 

O view.atdmt.com ea 
3 www.google.com 

D www.passportimages.com 


2/Jcgi-bin/dasp/EN/hotmail — 1000000002.css 
Bl/cgi-bin/dasp/EN/hotmail — 100000432.js 

S /cgi-bin/getmsg?msg-MSG1113766421.7&start-0&len— 298081 
S3 /cgi-bin/hmhomef?fti-yes&curmbox-F000000001&a—a2c5beeb: 
3 /favicon.ico 


ERATION NUMBER adalah integer yang 
diidentifikasikan dengan “bitwise ANDing” 
lokasi data atau metadata di OxOO0OOOFF-. 


dari Docusian server host. 

Bukti lain yang diketemukan 
adalah e-mail tersebut dikirim 
10 Maret 2005 saat yang Joe 
yang sedang berada nun jauh dari 








Destination File Names Cache Fil... 
(8lbyt4fd.bay14.hotmail.msn.comicgi-... 4bb23198 


by14fd.bay14.hotmail.msn.comiegi-... b9cde3cd 
Elbytafd.bay14.hotmail.msn.comicgi-... 8efaf5b4 
by14fd.bay14.hotmail.msn.comicgi-... b641e3ce 
Sby14fd.bay14.hotmail.msn.comicgi-... 70997100 
Sby14fd.bay14.hotmail.msn.comlegi-... 3c815829 
Sby14fd.bay14.hotmail.msn.comffavi... 38cefdaf 


REKONSTRUKSI CACHE DATA 

Ada tool yang bisa merekonstruksi 
cache Firefox yaitu Cache View (www. 
progsoc.uts.edu.au/ Yo 7Etimj/cv/). De- 
ngan tool ini, tiap halaman bisa dikembalikan 


kantornya untuk berlibur! Dengan 
demikian, terbukalah sudah misteri 


Destination Folder: 








|eAdocuments and settingsrohytidesktop | Browse 


yang meliputi Docusian server, dan 
siapa sebenarnya yang telah meng- 
gunakan PC Joe. 





Operation: @ Copy (“ Move 











MASA ANN WAN0 
SKA 


akultas Farmasi Universitas Pancasila 











dengan format yang mudah dibaca dengan 
menampilkan lokasi file tersimpan, tipe file, 





Gambar N. 


e Sidaa Se Tiilale) 
e Desain Grafis 


tersebut dan meletakkannya 
di desktop. (Gambar N). 


7 OKTOBER 2006 
JOSGJAKARTA 
































From: Mike Green Smikeg@green.org» 


Sat: Sndy, Apel 17 005 1133PM Lab. AV FISIP Univ. Atmajaya Jogja 
- To: tedw1992@hotmail.com MATE RI 
e Mengekstrak Files me ng e Basic Training Adobe PhotoShop 


Salinan 

Dengan mengikuti langkah 
pertama, kita akan menyim- 
pan file folder by14fd.bay14. 
hotmail.msn.com di desktop 


ba first one the day you gave me access. 











YA AAN 








MATERI 
e Merakit PC dan Instalasi Windows XP 





1Da-2005 
et the client software from the docustodian 


NONA AAA WAN0N5) 







































































Gambar K. dan dengan menggunakan PA TA Er | 
d Unix “file” (c TASIK Ee Eta. 
kem command Unix Tie (dengan — gambar 0. STIE Latifah Mubarokiyah, Suryalaya 
aa | mengadaptasikan Cygwin) Na BR Nan esp 
» @ Rohyt Belani URL |Name | Size... |Fil... | Last Modi... @ ke) 013 ni esign 
seperti terlihat pada Gambar O. KESIMPULAN ena MAN Te ban 
Cache View Options Pada gambar terlihat bahwa file Cerita fiktif di atas memberi gambaran 
Woman Permyatmonteenwstnmn tersebut dikompres dengan gzip sebuah rekonstruksi forensik atas sebuah an 3 Ana 
(Open file with program: F Include the webserver name in the destination path F ' 5 ' 2 : TAN YAN 
aa dan sebelum kita ekstrak, kita perlu — kejahatan elektronik di internet. Bagaimana NAK ASEAN 
Bana af aa Gg Nai STIMIK DIPANEGARA 
Cena eng ten rr mengopi file-file tersebut dengan di Indonesia? MATERI 
Pa 1 9 2 d t @ Setting Jaringan LAN 
" Dn Pa Seakan Ma en na Pata nama '9Z, '9Z, .'9Z an selei- Konon, sebuah RUU tentang TE (Intemet « Web Design 
: Is oom dana . iripa . , , (8 /Te (-o) Se Thitale) 
usnya. Setelah itu, dengan utiliti dan Transaksi Elektronik) sedang digodok 
Gunzip, kita akan mengekstraknya pemerintah sehingga nantinya bukti digital PPA ON A11) AW A00) 
kembali seperti terlihat pada ataupun elektronik lain seperti SMS, e-mail, dan JI /NKYABI IA 
: Gambar P. berkas elektronik, akan merupakan bukti sah. MATERI 
Gambar L. @ Merakit PC 


@ Setting Jaringan LAN 


agalManapun juga, tinda an @ Video Editing 


yt and Settingsf/rohyt/Des y14fd.bay14.hotmai 
l1.msn.com/cg 
$ file x 

HoTMaiL &curmbox:F00009090901 &a-a2c5beeb837bcb05cc2b840f3blae56e: 


gzip compressed data, from MS-DOS, max sp 


modifikasi waktu terakhir, tanggal pengun- 
duhan, dan waktu kadaluwarsa. Contohnya 


kriminal di dunia maya juga 


merupakan pelanggaran 2-3 DESEMBER 2006 


hukum untuk dunia nyata. 
Anda bisa kuti diskusi tentang Universitas Negen Bea Na 


e Linux VS Windows 
RUU tersebut di http://huku- e Macromedia Flash 
monline.com. 














pada Gambar K. 
Secara default, Cache View akan meng- 








directory 
getmsg. msg:MSG1113766421. 7&start:0&1en:2980&msgread- 1&imgsafe-y&curmbox: F0O000000 
O1&a-a2c5beeb837bcb05cc2b840f3blae56e: gzip compressed data, from MS-DOS, max sp 


akses sistem yang berjalan. Akan tetapi, sed 


hmhome. fti-:yes&curmbox:F090909009091 &a-a2c5beeb837bcb05cc2b840f3blae56e& lang:EN&co e Video Editing Inside 
dengan mengubah opsi yang ada, kita bisa 





gzip compressed data, from MS-DOS, max sp 


mengimpor cache browser yang akan di- | Lee 


c/Documents and Settings/rohyt/ Pelajaran yang bisa di- 
periksa ke folder atau drive lain. Contohnya 


ambil adalah, apapun yang 
kita lakukan di dunia maya 
ternyata berakibat pula di 


Kegiatan ini didukung oleh 
FoxXconn PSnmsungg DD ERX 
S 


esktop/by14fd.bay14.hotmai 





seperti tampak pada Gambar L. 
Dengan memanfaatkan “InternetActiv- 





Ma | | | Ha Microsoft 
ity” kita bisa mulai mempraktikkan impor dunia nyata. Apalagi bila SAPPhIRE ushkin enhanced 
file tersebut dan segera akan terlihat folder HoTMaiL. &curmbox:F009999991 &a-a2c5beeb837bcb05cc2b840F3b1ae56e tindakan tersebut sudah (nee) R 

dasp eeninalitaa Ie AA Mi, Rap NLEADTEK 
cache seperti tampak pada Gambar M. Aa Na ANN DENNY MN PN an NP NN MANA PAN an nana) ))Mmengaran ke kriminalitas. Aa Pan na pentiumo 


01&a:a2c5beeb837bcb05cc2b840f3blae56e 
hmhome. fti-yes&curmbox:F00000090991 &a:- a2c5beeb837bcb05cc2b840f3blae56e& 


Seperti terlihat di Gambar M, file tersebut Semoga ilustrasi di atas 


Westem | WjcroPack AMD 


akan dikategorikan dengan domain name menjadi pelajaran bagi kita Digital Taataaa | | 4 SDI 
yang berasal dari situs web yang diakses. /cygdrive/c/Documents and Settings/rohyt/ semua. (DBD 

| | l.msn.com/cgi-bii PHILIPS GIGABYTE 2owernogic 
Di sana, terlihat by14fd.bay14.hotmail. $ gzip -d 1.92 sense and simplicity| (TE CM NO LO cY | | NAS 


» Penulis adalah salah satu admin 
di forum www.oprekpc.com, mem- 
pelajari IT secara otodidak. 


e/c/ "Document 


d 
LS ang 


msn.com dan mengklik folder tersebut 
akan membawa kita pada sebuah image 
akan aktivitas Joe pada akun Hotmail yang 


EPSON suarasurabaya.ne/ KNGGEAR 


THE POWER TO CREATE 





Gambar P. 


34 B9267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





Menggant 





a Kartu Grafis 


oleh | Cakrawala Gintings | cakra @tabloidpcplus.com 


Pendingin 


Kartu Grafis 


Bukan sesuatu yang baru bila sebuah kartu grafis dilengkapi 


dengan sebuah pendingin, baik yang aktif (dilengkapi kipas) mau- 


pun yang pasif (tanpa kipas). Kalau pendingin aktif kartu grafis 


Anda rusak atau pendingin pasif kartu grafis Anda dirasa kurang 


bertenaga, Anda bisa menukar pendingin tersebut dengan pen- 


dingin aktif lain. Berikut ini PCplus akan menunjukkan caranya. 


engan kemajuan teknologi, semakin 
1) banyak transistor yang bisa diga- 

bungkan untuk membentuk sebuah 
otak (core) dari sebuah kartu grafis. Dengan 
proses produksi yang sama dan frekuensi 
kerja (clock) yang sama, semakin banyak 
transitor yang digunakan, umumnya akan 
menaikkan panas yang dihasilkan. Clock 
yang semakin tinggi umumnya juga berban- 
ding lurus dengan panas yang dihasilkan. 

Penambahan transistor dan clock mem- 
buat kartu grafis masa kini umumnya dileng- 
kapi dengan pendingin, baik aktif maupun 
pasif. Kipas pada pendingin suatu saat bisa 
saja mengalami kerusakan. Bila ini terjadi, 
maka pendinginan terhadap kartu grafis 
menjadi berkurang dan bisa saja membuat 
kartu grafis menjadi kurang stabil. 

Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah 
mengganti pendingin aktif yang digunakan 
dengan pendingin aktif yang baru, yang 
masih bekerja dengan baik. Sebelum memu- 
tuskan untuk membeli sebuah pendingin aktif 
baru, pastikan dulu pendingin aktif tersebut 
memang kompatibel dengan kartu grafis 
dan memang pendingin aktif yang terpasang 
dirancang untuk bisa dilepaskan. 

Pastikan mounting hole-lubang un- 
tuk menancapkan pendingin-pada kartu 
grafis dan push pin (mounting pin/clip/ 
screw)-kaki untuk ditancapkan pada kartu 
grafis-pada pendingin aktif baru itu memang 
sesuai. Pastikan juga pendingin aktif tersebut 
tidak terganjal atau mengenai komponen lain 
(misalnya kapasitor) yang akan mengurangi 
efektivitas pendinginan. 

Di samping masalah kesesuaian di atas, 
periksa juga masalah kebutuhan daya dari 
pen-dingin aktif yang baru. Pastikan daya yang 
diperlukan bisa disuplai oleh kartu grafis bila me- 
mang konektor yang diberikan ditujukan untuk 
dihubungkan langsung dengan kartu grafis. 

Biasanya, bila daya yang diperlukan rela- 
tif besar, konektor yang digunakan pendingin 
tersebut ditujukan untuk dihubungkan pada 
motherboard atau power supply, bukan 
pada kartu grafis. Pastikan juga kabel yang 


disertakan mencukupi bila ditujukan untuk 
dihubungkan dengan motherboard atau 
power supply. 

Mengganti pendingin yang digunakan 
juga bisa dilakukan terhadap pendingin pasif, 
khususnya bila pendingin pasif tersebut juga 
dirancang untuk bisa dilepaskan. Bila dirasa 
pendingin pasif yang digunakan kurang mam- 
pu mendinginkan kartu grafis yang digunakan, 
misalnya karena suhu di dalam casing yang 
relatif agak tinggi, pendingin pasif tersebut 
bisa ditukar dengan pendingin aktif. 


BAGAIMANA CARANYA? 

Pertama, matikan PC, buka casing PC 
dan lepaskan kartu grafis yang ingin ditu- 
kar pendingin aktifnya dari PC tersebut. 
Lepaskan juga pendingin aktif yang hendak 
ditukar, yang terpasang pada kartu grafis. 

Setelah terlepas seluruhnya, bersihkan 
thermal pad atau grease yang tertinggal pada 
kartu grafis tepatnya pada core kartu grafis. 
Bila perlu gunakan contact cleaner. Setelah 
core bersih, pastikan juga pendingin aktif baru 
yang hendak digunakan dalam kondisi bersih. 

Berikan thermal grease atau pad 
secukupnya pada core kartu grafis. Anda 
bisa menggunakan thermal grease atau pad 
yang disertakan atau menggunakan ther- 
mal grease atau pad lain yang dirasa lebih 
mumpuni. Tidak semua paket pendingin aktif 
menyertakan thermal grease atau pad ini. 

Align push pin (mounting pin/clip/ 
screw) pada pendingin aktif yang baru de- 
ngan mounting hole pada kartu grafis. 

Masukkan push pin (mounting pin/clip/ 
screw) pada mounting hole hingga terkunci. 
Kalau menggunakan yang sekrup jangan 
lupa untuk menguncinya dengan mur yang 
disertakan. Sebagian menyertakan cincin 
tipis tambahan yang terbuat dari isolator. Bila 
memang cicin tipis ini disertakan, jangan lupa 
untuk menggunakannya. 

Karena sebagian dari pendingin aktif me- 
miliki langkah instalasi yang spesifik, pastikan 
Anda membaca manual yang disertakan dan 
mengikuti langkah-langkahnya. Langkah- 


langkah yang diberikan di sini adalah langkah 
yang universal. 

Hubungkan konektor daya yang diser- 
takan pada kartu grafis bila memang konek- 
tor daya yang ada ditujukan untuk dihubung- 
kan pada kartu grafis. Pasang kembali kartu 
grafis tersebut pada PC. 

Bila konektor daya yang ada ditujukan 
untuk dihubungkan pada motherboard atau 


1 nm Matikan PC bersangkutan (bila 
belum), buka casing PC dan lepaskan 
kartu grafis yang ingin ditukar pendi- 
ngin aktifnya dari PC tersebut. 


ALPHONS/PCplus 


2 mLepaskan pula pendingin aktif 
yang hendak ditukar, yang terpasang 
pada kartu grafis. 


ALPHONS/PCplus 


3 n Setelah terlepas seluruhnya, ber- 
sihkan thermal pad atau grease yang 
tertinggal pada core kartu grafis. Bila 
perlu gunakan contact cleaner. 


ALPHONS/PCplus 


4 n Setelah core bersih, pastikan 
pendingin aktif baru yang hendak 
digunakan juga dalam kondisi bersih. 


ALPHONS/PCplus 


5 mBerikan fhermal grease atau pad 
secukupnya pada core kartu grafis. 


ALPHONS/PCplus 





power supply, maka hubungkan konektor 
tersebut pada motherboard atau power supply. 
Hidupkan PC dan uji apakah semuanya 
berjalan seperti yang diharapkan. Bila ya, tu- 
tuplah casing PC. PC siap untuk digunakan 
kembali. 
Langkah-langkah ini juga bisa digunakan 


untuk mengganti pendingin pasif dengan 
pendingin aktif. BD 


6 mAtur posisi seluruh (biasanya dua) 
push pin (mounting pin/clip/screm) 
pada pendingin aktif yang baru agar 
sesuai dengan mounting hole pada 
kartu grafis. 


ALPHONS/PCplus 





L Masukkan push pin (mounting 
pin/clip/screw) pada mounting hole 
hingga terkunci. 


ALPHONS/PCplus 





8 mHubungkan konektor daya yang 
disertakan pada kartu grafis bila me- 
mang konektor daya yang ada ditujukan 
untuk dihubungkan pada kartu grafis. 
Bila bukan, lewati langkah ini. 


ALPHONS/PCplus 








9 mPasang kembali kartu grafis terse- 
but pada PC. 


1 0 m Bila konektor daya yang ada 
ditujukan untuk dihubungkan pada 
motherboard atau power supply, 
hubungkan konektor tersebut pada 
motherboard atau power supply. Bila 
ditujukan untuk kartu grafis, lewati 
langkah ini. 


1 1 aHidupkan PC dan uji apakah 
semuanya berjalan seperti yang 
diharapkan. Bila ya, tutuplah casing PC. 
PC siap untuk digunakan kembali. 


ALPHONS/PCplus 


ALPHONS/PCplus 





3D (39267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 























ALPHONS/PCplus 























adah Puasa Ramadan (1 H 


jadwal Puasa 





















































I 04 : 16 04 : 26 051239 11 : 47 14 : 57 MS IU 
2 04:15 04:25 05 : 38 11 : 47 14 : 56 YSS 19300 
3 04:15 04:25 05 : 38 11 : 46 4:55 MAS 19 : 00 
4 04 : 14 04 : 24 Os 11 : 46 14 : 54 Ns 19 : 00 
5 04 : 14 04 : 24 OS 11 : 45 14: 53 Ns) 191200 
6 04:13 04 : 23 05 : 36 11 : 45 14:52 M3 NO100 
1 04:13 04: 23 05 : 36 11 : 45 14:52 M5 1900 
8 04:12 04:22 052135 11:44 14:51 Ine350 18:58 
3 04:12 04:22 0S 35 11:44 14:50 50 18:58 
10 04: 11 04:21 05 : 34 11 : 44 14:49 30 18:58 
11 04:10 04:20 05 : 34 11: 44 14: 48 17:49 18:58 
12 04:10 04:20 05:33 11: 43 14 : 47 17:49 18:58 
1 04 : 09 04:19 Os83 11:43 14 : 46 17:49 IS3 
14 04 : 09 04:19 USD 11:43 14 : 45 1349 ISS3 
IS 04 : 08 04:18 05232 11:42 14 : 44 17 : 49 18:58 
16 04 : 08 04:18 OS 3 M2 14 : 43 1339 18:58 
17 04 : 07 04:17 OS 3 11:42 14 : 44 17:49 18:58 
18 04 : 07 04:17 05230 11:42 14 : 44 139 18:58 
19 04 : 06 04 : 16 05130 11 : 41 14 : 45 17 : 48 18:58 
20 04 : 06 04 : 16 05 : 30 11 : 41 14 : 45 17 : 48 18:58 
21 04 : 05 04:15 052 11 : 41 14 : 46 17 : 48 18:58 
22 04 : 05 04:15 0529 11 : 41 14 : 46 17 : 48 18:58 
23 04 : 04 04 : 14 051528 11 : 40 14 : 47 17 : 48 18:58 
24 04 : 04 04 : 14 OS228 11 : 40 14 : 47 17 : 48 18:58 
25 04 : 03 04:13 0528 11 : 40 14: 48 17 : 48 18:58 
26 04 : 03 04:13 05 : 28 11 : 40 14: 48 17 : 48 18:58 
21 04 : 03 04:13 OS:27 11 : 40 14 : 49 17:48 18:58 
28 04 : 02 04:12 Od21 Up. 14: 49 17:48 18:58 
29 04 : 02 04:12 US 29 Ne 14:50 17 : 48 18:58 
30 04 : O1 04:11 05 : 26 IMO 14:50 17 : 48 18:58 

















"Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu, 
agar kamu bertagwa". 


(os. Al Bagarah: 183) 





Cplus 


TABLOID KOMPUTER 


h MN 
n o 
W tabloidpcplUs-“ 


Catatan : 

Jadwal ini dibuat oleh Temu Kerja Evaluasi 
Hisab Rukyat Departemen Agama RI 
tanggal 1-3 Juni tahun 2006 


Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1427 H, 
menunggu pengumuman Menteri Agama RI 
Diperbolehkan memperbanyak dengan 

menyebutkan sumbernya 


Sumber: Departemen Agama RI 
Untuk Kota Jakarta 


Arah Kiblat : 64” 52' 
Lintang : 6? 10' LS Bujur : 106? 50" BT 





Untuk Wilayah lainnya, silakan dilihat di: 
http://www.pkpu.or.id/imsyak/ 


39 9267 | Tahun VI |19 September - 02 Oktober 2006 


a Tuning Linux 


oleh | Willy Sudiarto Raharjo | wilysr@gmall.com 





ecara umum, hampir semua distro GNU/ Linux memiliki ciri generic. Artinya, memiliki 

keseimbangan untuk dipakai pada komputer workstation maupun server. Beberapa 

distro memang dikhususkan untuk komputer workstation. Bahkan yang lebih spesifik 
lagi, misalnya distro Dyne:Bolic untuk penggemar multimedia. 

Penulis menggunakan distro Slackware yang merupakan distro tertua dan masih aktif 
dikembangkan sampai sekarang. Slackware, yang dibuat oleh Patrick Volkerding adalah se- 
buah distro yang sangat unik karena sampai saat ini masih mendukung hardware-hardware 
lama dan masih dikompilasi untuk dapat berjalan pada arsitektur i486. 


METODE 1: UPDATE DAN TUNING KERNEL 





KERNEL merupakan jantung dari sebuah sistem operasi. Berbeda dengan kernel yang ada 
pada sistem operasi Windows, kita bisa memodifikasi konfigurasi pada kernel Linux yang 
dikembangkan oleh Linus Torvalds. Hal yang perlu Anda lakukan adalah sebuah versi ker- 
nel vanilla yang dapat diambil dari http://www.kernel.org. Penulis menggunakan versi 
2.6.17.11, versi terbaru saat penulisan artikel ini. File konfigurasi kernel bernama .config 
dan biasanya sudah tersedia pada direktori /boot. File ini berisi daftar semua parameter 
yang akan digunakan dalam proses kompilasi kernel. Penulis menggunakan file config 
standar Slackware yang dapat di-download pada situs repository Slackware pada direktori 
kernels/test26.s atau kernels/huge26.s. Konfigurasi yang ada pada distro Slackware 
sangat generic, ciri utama dari distro Slackware. 














Setelah Anda mendapat- 
kan kernel vanilla, uraikan 





M.A AA 000000... geont 


Eile Option Help 


lose k)| 




























: 


-- Processor family 
#2386 






"Code maturity level options 
--General setup 


kernel dan letakkan pada 





















-OConfigure standard kernel features (for small s : 0486 
»Loadable module support R01 586/K5/5x86/6xB5/6xB6 MIX | $ $ 3 
3-Block layer |. &OPentium-Classic d kt / YA h 
P XIO Schedulers pp OPentium-MMX re Orl Usr Src, Se Ngga 
3 L— &OPentium-Pro 
5 -« Firmware Drivers | PO Pentium-II/Celeronfpre-Coppermine) A d d k di k D 
-- Power management options (ACPI, SPM) po O Pentium-lIVCeleron(Coppermine)/Pentium-Ill Xeon n Aa men apat an Ire to n 
|. ACPI (Advanced Configuration and Power Intert: | OPentium M 
! APM (Advanced Power Management) BIOS Sup "“O Pentium-4/Celeron(P4-hased)/Pentium-4 M/Xeon 2 
| AxCPU Freguency scaling Le KBAKG-II/KB-III 7 / / k | 
3-BUus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) 3 O Sthlon/Duron/K7 USr Src XVerSI- erne 5» , 
! » PCCARD (PCMCIA/CardBus) support LD Opteron/Athlon64/Hammer/K8 
| &PCI Hotplug Support Ps OCrusoe . ” . . . 
» Executable file formats | -OEfficeon Salin file config pada d | rekto n 
'- Networking | #OWinchip-C6 
-- Device Drivers :  (OWinchip-2 
I- Ge Driver Opti | &OWinchip-2A/Winchip-3 Ha i 
! SEofidoot utas amkoa «-- kernelspace | OGeoasexi kui Ini dan gantilah nam anya men 
:- Memory Technology Devices (MTD) Po &DGeode GX/LX pa 


?— “Parallel port support 


|. Peluang Play ppo Jom jadi .config. Jalankan perintah 


? “Block devices . 
AN Select this for an 586 or 686 series processor such as the AMD KS, 
Pat atasuMEALEsuppari the Cyrix 5x86, 6x86 and 6x86MX. This choice does not 


|. -SCSI devic rt . i 4 - . aa 
| - naas (not SCSI, not IDE) assume the RDTSC (Read Time Stamp Counter) instruction. ma ke oldconfig N Perintah INI 
#-Multi-device support (RAID and LVM) 
| “Fusion MPT device support . & 
IEEE 1394 (Fire wi rt b rt — 
Mena ertujuan agar script meng 
| @-Network device support 
| &ARCnet devi & U U 
|. HE anaca spa gunakan file konfigurasi yang 
| G- Ethernet (10 or 100Mbit) 
: po Tulip family network device support 
D0 Ethemet (1000 Mbit) 


— | | sudah ada, sehingga kita tidak 





Gambar 1. perlu membuat file konfigurasi 
baru. Setelah proses selesai, maka jalankan perintah make xconfig (menu grafis) atau make 
menuconfig (berbasis ncurses) untuk melihat layar konfigurasi kernel. Di sini, Anda bisa 
memilih modul-modul yang hendak disertakan atau dibuang pada kernel. 

Salah satu parameter yang bisa dioptimalkan dari konfigurasi standar Slackware 
adalah jenis prosesor. Anda bisa melihat pada gambar 1. Penulis telah mengganti jenis 
proses yang digunakan agar sesuai dengan jenis proses yang digunakan pada komputer 
penulis. Parameter lain yang bisa dioptimalkan adalah dukungan memory dan juga frekue- 
nsi timer (Gambar 2). 

Slackware secara 








File Option Help 














. — . 2 
derault tidak mendukung tol It 
Optan 2 a 
RAM b k Code maturity level options Pede Cpuf lInsT - Model-specimc register suppo 
— --G | set mJeWdev/cpu/'cpuld PU information support 

pengg Uu naan er apa “ CiConfgure standard kernel features (for small s' “High Memory Support 

“ "Loadable module support | | Kesai 
sitas besar. Namun Anda ben | ovce 








5 Memory model 
| As Firmware Drivers Oam 

















a Fi Y 
bisa mengganti nya ag al 5. Power management options (ACPI, APM) OSparse Memory 
| ACPI (Advanced Configuration and Power Intert: Dallocate ird-level pagetables from highmem 
| APM (Advanced Power Management) BIOS Sup BIMath emulation 
d k RAM b k | 'wCPU Freguencey scaling BIMTAR (Memory Type Range Register) support 
men UKU Ng er apa- 5.Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) Boot from EFI support (EXPERIMENTAL) 
te PCCARD (PCMCIA/CardBus) support DUse register arguments 
G ara -PCI Hotplug Support » Mlsmabteeeagamp to safely compute untrusted bytecode 
sitas besar dengan memilih Erevitabe ie tomat Timer teguancy 
Networking | | O100 HZ 
--Device Drivers Dr @as0 Hz 


konfigurasi HIGHMEMAG (1 | “5 uses ai 
gu | “Connector - unified userspace «-- kemelspace | :" Dikemeeseyetetmi call (EXPERIMENTAL) 


Memory Technology Devices (MTD) :.. Okernel crash dumps (EXPERIMENTAL) La 


—4 GB RAM) atau HIGH- || Sma, Ka 


“Block devices 2 e 
|» ATA/ATAPIWMEM/RLL support 1000 HZ is the preferred choice for desktop systems and other 


M EM64G 64 GB ke atas ...SCSI device support systems reguiring fast interactive responses to events 
' L Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE) 


? #“Multi-device support (RAID and LVM) 





Fusion MPT device support 


Param eter lai n yan g IEEE 1394 (FireWire) support 


I20 device support 
-- Network device support 


dapat dioptimalkan adalah Baen Eat 


Po G-Ethemet (10 or 100Mbit) 








frekuensi yang digunakan. | Meet Waah va 
Frekuensi timer juga Gambar 2. 


mampu digunakan untuk 

mengoptimalkan kinerja sistem. Nilai frekuensi yang lebih tinggi akan mempercepat proses 
yang ada sehingga cocok untuk desktop. Nilai yang lebih rendah lebih cocok untuk server 
yang tidak terlalu banyak memerlukan interupsi. 

Cara lain yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan kernel adalah dengan menyer- 
takan modul-modul yang benar-benar diperlukan oleh sistem pada kernel, menyisakan 
modul-modul lain yang tidak selalu dipakai sebagai module kernel, dan tidak menyertakan 
modul-modul yang tidak dipakai pada sistem. Hal ini akan mengurangi ukuran kernel dan 
mempercepat proses kompilasi kernel itu sendiri. 

Setelah semua konfigurasi cukup, simpan, dan lakukan proses kompilasi ulang kernel. 
Harap diperhatikan bahwa proses ini tidaklah mungkin sempurna pada percobaan pertama 
(terutama bagi yang belum terbiasa dengan kompilasi kernel dari source). Anda harus melaku- 
kan beberapa percobaan untuk mendapatkan konfigurasi yang paling tepat untuk sistem. 


Mengoptimalkan Sistem 


GNU/Linux 


Proses optimalisasi tidak bisa dilakukan pada semua bagian. 








Perubahan pada satu bagian bisa mengurangi kinerja pada 


bagian lain. Kita harus membuat daftar prioritas tentang apa 


yang hendak kita optimalkan. 


IU MINANG JUN 


APLIKASI hdparm dapat menampilkan informasi dari harddisk beserta semua parameternya, 
sekaligus mengubah secara langsung perfoma harddisk meningkat. Daftar opsi dari hdparm 





dapat Anda lihat pada gambar 3. Pastikan Anda membaca setiap opsi yang diberikan, karena 
ka sebagian opsi bisa memiliki efek samping yang 


hdparm - get/set hard disk parameters - version v6.6 


Te | cukup fatal dan berbahaya. Penulis hanya ingin 
Usage: hdparm IoptionsJ Idevicel .. 
options: memberikan empat parameter yang aman un- 


get/set fs readahead 
set drive read-lookahead flag (0/1) ' ' 
get/set bus state (0 -» off, 1 -- on, 2 -— tristate) tuk digunakan, yaitu pengaturan IO, unmask- 
set Advanced Power Management setting (1-255) 
get/set IDE 32-bit IO setting “ “ “ 
check IDE power mode status ing irg, multi sector count, dan DMA. 
get/set using dma flag 
--direct use 0 DIRECT to bypass page cache for timings TE i 
enable/disable drive defect management Pada kondisi default sebagian besar 
set cd-rom drive speed | 
flush buffer cache for device on exit 2 : : 
display drive geonetry harddisk di pasaran belum mengaktifkan set- 
display terse usage information 
display drive identification ti | it / t ki 
detailed/current information.directly from drive g O 29 b 
--Istdin read identify data from stdin as ASCII hex IN | ! mu LI sector count, unmas ng 
--Istdout write identify data to stdout as ASCII hex 4 DMA Hanan : t 
k  get/set keep settings over-reset flag (0/1) d Op d p p p 
-K set drive keep features over reset flag (0/1) TG, an 5 SI INI apat Mmempercepa 
L set drive doorlock (0/1) (removable harddisks only) $ & 
M get/set acoustic management (0-254, 128: guiet, 254: fast) (EXPERIMENTAL f d d d 
Aan aan maa proses transfer data dari dan ke harddisk serta 
get/set ignore-write-errors flag (0/1) P 
set PIO mode on IDE interface chipset (0,1,2,3,4,...) d b 
Sa enakan mempercepat respon sistem terhadap sebuah 
change next setting guietly 


TA nun Pe interupt event. Aplikasi hdparm memungkinkan 
kita untuk mengoptimalkan sistem dengan 





register an IDE interface (DANGEROUS) 





Gambar 3. mengubah parameter-parameter tersebut. 


Sebagai awal, silakan lihat gambar 4. Pada sistem komputer penulis, kondisi awal 
pengaturan IO masih dalam kondisi default (16 bit). Semua kondisi masih dalam keadaan 
standar dan mengambil informasi pembacaan dan cache yang dapat disimpan dalam kurun 
waktu tertentu. 


root@laptop:/home/willy/public html# hdparm /dev/hdc 


Penulis mencoba mengaktifkan pengaturan 


/dev/hdc: 
' . . - multcoun - (off) 
IO 32 bit, unmasking bit, dan multi sectorcount IR support - 9 (defautt 16-bi0 
unmasK1rg 5 le) 
dengan perintah hdparm -c1 -m16 -u1 /dev/ suga 


readonly toff) 


hdc, lalu melakukan pengujian ulang dan hasilnya. Meukagggk ALAN NA 
adalah peningkatan performa yang cukup besar 


root@laptop:/home/willy/public html# hdparm -tT /dev/hdc 


/dev/hdc: 
Timing cached reads: 3088 MB in 2.00 seconds - 1545.03 MB/sec 


(lihat informasi pada baris kedua, yaitu pada Tim- Timing buffered disk reads: 6 MB.in 4.00 seconds - 1.50 MB/sec 


root@laptop:/home/willy/public html# hdparm.-c1 -m16 -ul /dev/hdc 


ming Buffered disk reads). Harap diperhatikan ag 


setting 32-bit IO support flag to 1 


bahwa kondisi ini sangat bervariasi untuk setiap  Kewaaaki 


setting unmaskirg to 1 (on) 


multcount - 16 (on) 
produk. Namun, secara umum, akan terdapat nana 
PEN LOR Pon PAUL TAN html# hdparm -tT /dev/hdc 


peningkatan yang nyata sebelum dan sesudah 
/dev/hdc : 
pengaturan Ini diaktifkan (harddisk untuk PC Timing cached reads: 3124 MB in 2.00 seconds - 1561.70 MB/sec 


Timing buffered disk reads: 10 MB in 3.55 seconds - 2.82 MB/sec 
root@laptop:/home/willy/public html# E 





akan memiliki nilai yang lebih besar daripada 
harddisk untuk laptop). 

Untuk mengaktifkan dukungan terhadap DMA (Direct Memory Access), maka perintah yang 
perlu Anda jalankan adalah hdparm -c1 -m16 -u1 -d1 /dev/hdc. Perlu diperhatikan bahwa tidak 
semua vendor harddisk mengijinkan pengubahan pada parameter ini, seperti pada laptop penulis. 
Jika Anda mampu mengaktifkan pengaturan ini, maka Anda akan mendapatkan sebuah peningkatan 


Gambar 4. 


yang cukup berarti. Namun, Anda harus melakukan beberapa kali pengujian untuk memastikan bahwa 
pengaturan yang Anda gunakan tidak memiliki efek samping yang cukup fatal. 

Setiap kali Anda melakukan reboot, maka pengaturan yang telah dilakukan oleh 
hdparm akan hilang. Oleh karena itu, kita perlu meletakan perintah tersebut pada file yang 
akan dijalankan setiap kali sistem boot. Pada Slackware kita bisa menggunakan file /etc/ 
rc.d/rc.local. Dengan memasukkan perintah untuk mengaktifkan pengaturan IO dan DMA 
pada file rc.local, maka setiap kali boot, pengaturan ini aktif . 


Masih banyak cara lain yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem. Hal ini 


menuntut Anda untuk terus menerus bereksperimen dan mendapatkan komposisi yang paling 
tepat untuk sistem. Selamat mengoptimalkan. DH 














MOTHERBOARD 

P5LD2VM-DH, 1945P, PCIE, LGA775, 

SATAII, VIIV technology 153 
Asus P5GPL-X, i915PL, FSB800, 

PCle16x, 3PCle1x, 3PCI 86 
Asus P5LD2 SE, i945P, FSB1066, 

1ATA133, 4SATA PCle16x 2DDRII 132 
Asus P5LD2VM, 1945G, PCIE 16x, 2PCI, 

BUSB, 4SATA, dual core support 145 
Asus P5N32 SLI Deluxe, nVidia CK804, 

2PCIE 16x, SLI, ATA133, 4SATAII 263 
Asus P5GD1-VM, i915P, FSB800, 4DDR, 

RAID, Audio, Gigabit LAN 107 





Asus P5WDG2-WS, i979X, 2PCIE 16x, 


2PCI, 4SATA, 2PCIE 1x, Crossfire 22 


Asus P5WD2-E Premium, i975X, 
2PCIE 16x, 1 PCIE 1x, 4 SATA II, RAID 213 





Asus P5LD2 SE, i945P, LGA775, FSb1066, 
PCle x16, 4 DDRII, 4SATA, RAID 132 





Asus M2N32-SLI Deluxe/ Wireless edition, 


2PCIE 16x, 6SATA II, Wi-Fi 213 


Asus A7NBX -X, nForce2 400, ATA133, 
AGP8x, FSB400, 3DDR, audio, LAN 63 





Asus A8N32-SLI Deluxe, nForce4 SLI, 
soket939, 2 PCle x16, 4SATA II, 2ATA 252 





Asus A8N-VM-CSM, GF6150, 1PCIE 16x, 


4 SATA II, 1 PCIE 1x, RAID, 2 ATA 100 


Asus A7V880, VIA KT800, AGP&x, 
5 PCI, 4DDR, ATA133 69 





Asrock P4 Combo, i848P, FSB800, 





2DDR PC3200, AGP8X 5PCI 55 
Asrock 775VM800, via P4M800, FSB800, 
2DDR PC3200, AGP8x, 2SATA 5/ 





Asrock 71519456Z, i9445GZ, FSB800, 


2DDR2PC4300, 1PCIE16x, 4SATAII 18 


Asrock 715XFire-eSATA2, i945PL, FSB800, 
Dual 4DDR2PC4300, 2PCIE 16x 91 





Asrock Conroe XFire-eSATA2, i945P, 
FSB1066, Dual DDR2 PC4300, 1PCIE16x 107 





Asrock 939556-M, SiS756, FSB1000, 


Dual 4 DDR PC3200, 1PCIE16x, 1PCIE 1x 66 


Asrock 939Dual-Sata2, ULi1695, FSB1000, 
DDR PC3200, AGP8x, 1PCIE16x 13 





Abit AW8D, i975X/ICH7R, FSB1066, 





DDR2 800-533/HT, 8GB, SLI 205 
Abit IL8, i945P/ICH7 Express, Dual Core, 
FSB1066, DDR2 4GB, PCI Exp 16x 115 





Abit GD8Pro, i915P/ICH6, FSB800/533MHz, 


DDR2667-533/HT 4GB 101 


Abit IS-8, 1869G/ICH5, FSB800/533MHz, 
DDR 400-333/HT, 4GB 10 


ECS 661FX-M7, SiS661FX, FSb800, 
soket/75, DDR400, AGP8x, 6ch audio 53 





Abit Fatallty AN9-32X, nVidia 
F590SLI/SPP190, AM2, DDR2800 8GB '”— 210 











ECS 661GX-M7, sis661FX, FSB800, 
soket715, DDR400, integrated graphic, 



































Abit KN9 SLI, nVidia F570SLI MCP, AM2, AGP8X 52 
DDR2800 8GB, 2PCIE 16x 170 

Abit AT8-32X, ATI RD480/ULI 1575, ECS AF1 Deluxe, VIA KT600, FSB400, 

DDR400 4GB, 2 PCIE 16x 187 soket 462, DDR400, AGP8X, 4SATA 110 
Abit AN8-32X, nVidia C51D/CK804, ECS AFilite, VIA KT600, FSB400, soket 462, 
DDR400 8GB, 2 PCIE 16x 200 DDR400, AGP8x, 2 SATA 14 
Abit NF-95,nVidia C516/MCP51, ECS NForce4M-A, AM2 nForce 4, 

DDR400 2GB, 1PCIE 16x, 3PCI, GF6E100 87 Dual CH DDR2, PCIe 14 
Abit KN8-SLI, nF4 SLI, DDR400 4GB, ECS RS480-M, ATI RS480, FSB800, 

2 PCIE 16x, 2 PCIE 1x, 2 PCI 120 Dual ch DDR400, 128MB onchip 81 
Abit KN8, NF4, DDR400 4GB, 1 PCIE 16x, ECS nForce4M-A, nVidia nForce4, 

3PCIE 1x, 3PCI 87 soket AM2, Dual Ch DDR2 14 
Abit KN8 Ultra, nF4 Ultra, DDR400 4GB, ECS C51GM-M, GF 6100, soket AM2, 

1PCIE 16x, 3 PCIE 1x, 3 PCI 105 Dual CH DDR2, GF6100 128MB 12 





ECS 865-M7, i869GV, LGA775, FSB800, 





Jetway J-916GCP-OC, 19156 1CH6, 
























































ADDR dual channel, 2SATA, AGP8X 5PCI 64 PCle, dual channel DDR1&2 94 
ECS 848P-AT7, i848P, FSB800, 2DDR, Jetway J939TURBO, VIA K8T890, Fsb, 
single channel, 28ATA, AGP8X, 5PCI 60 DDR400, ATX 65 
ECS 915P-A, i915P, FSB800, DDR1400, Jetway J-PM800BMS, VIA PM800, 
DDR2533, 4SATA, AGP express 92 FSB800/533, DDR400 19 
ECS Photon PF1, i865PE, FSB800, Jetway J-939AGP-OC, K8T800Pro AGP8x, 
DDR400, AGPBX, 6PCI, 8USB2.0 14 DDR400, micro ATX 62 
ECS Photon PF2, 18656, FSB800, DDR400, Jetway Ja210GDMS, ATI RS480, 
AGPBX, intel extreme graphic 64 2PCI, 1PCIE,1PCIE16x Ti 
ECS PF4 Extreme, i915P, FSB800, 
3DDR533,PCle, 3PCI, 8 USB2.0 154 MSI 865GVM3-V, 1865GV, AGR, FSB800, 
ECS PF5, i945P, FSB1066, Dual Ch 2DDR400, 6CPI, ATX 11 
DDR2 667, 2 PCIE 16x,Gigabit 151 MSI PM8M3-V, Via P4M8B0OCE, AGP8x, 

FSb800, 2GB DDR, 2PCI 66 
ECS PF22, i955X, FSB1066, MSI RS410M-L, ATI RC410, FSB800, 
Dual Ch DDR2 667, 2PCIE 16x, Gigabit '” 181 2DDR400 dual, ATA133, SATA 90 
ECS PF88 Extreme Hybrid, SiS656, soket175, MSI PAN SLI, nForce4 SLI, FSB1066, 
FSB1066, DDR2667,1PCIx, Gigabit 102 DDR2 667, 4SATA, 2PCle 170 
ECS865PE-A7, i865PE, FSB800, MSI 915P Combo2 F, i915P, FSB800, 
soket775,DDR400, AGP8x, fast ethernet — 72 DDR2/DDR1, 4SATA, 3PCI, 2PCle 111 





sebentargingi Ng! 








an Ta 
sinyal Farmat Tabloid Owimingguan 


Ea ad ul — OLOIS 


37 29267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


Daftar Harga Komputer & Periferal yang dihimpun dari berbagai toko & distributor komputer di Jakarta | Harga dalam Dolar AS 


MSI 915PL Neo V, i915PL, Gigabyte GA-81945P Pro, i945P, 













































































PCle/AGR, FSB800, DDR400, 4SATA, 1066MHz, DDR2, SATAII, PCle 150 
2PCI 87 Gigabyte GA-81945P-G, i945P, ATX, 
MSI 945GM2-F, 19456, FSB1066, 1066MHz, DDR2, SATAII, PCle 123 
DDR2, 4SATA, 3PCI, 2PCle 125 Gigabyte GA-81945G-MF, 9456, m-ATX, 
MSI 945P Neo2 H-F, 945P FSB1066, 1066MHz, PCle16x, SATAII 133 
DDR2, 4SATA, 2PCI, 2PCle 130 Gigabyte GA-819456, i945G ATX, 1066 MHz, 
MSI 945G Platinum, i945G, FSB1066, DDRII, SATAII, PCIE16x 133 
/DDR2, 4SATA, 3PCI, 2PCle 184 Gigabyte GA-81945PL-G i945PL, ATX, 
MSI KBN Neo4-F, nForce4, PCle, FSB800, DDR2 533, SATAII 113 
FSB2000, 4DDRI1, 4SATA, 111 Gigabyte GA-81865GME-775, 18656, 
MSI KBN SLI FI, nForce4SLI, m-ATX, FSB800, SATA, AGP8x 68 
FSB2000, 4DDR1, 3PCI, 2PCle 130 Gigabyte GA-8VM800M-775, ViaP4M800, 
MSI K8N Diamond Plus nForce4SLI, FSB800, DDR, SATA, AGPBX 66 
FSB1000, 4DDR1, 8SATA, 4PCI 130 

Gigabyte GA-M59SLI-S4, nForce590 SLI 
Gigabyte GA-965P-D06, i965P, ATX, FSB2000, ATX, DDR2, AM2 213 
FSB1066MHz, SATA2, LAN, PCle 283 Gigabyte GA-M57 SLI-S4, nForce570SLI 
Gigabyte GA-G1975X, 1975X, FSB FSB2000, ATX, DDR2, AM2 188 
1066MHz ATX, SATA2, DDR667, PCIe 218 Gigabyte GA-M55SLI-S4, nForce4 SLl, 
Gigabyte GA-965P-DS4, 1965P, 1066MHz, FSB2000, ATX, DDR2, AM2 133 
DDR800, SATA2, PCle 203 Gigabyte GA-M51GM-S26, nForce4301GP, 
Gigabyte GA-8N-SLI Guad Royal, ATX, FSB2000, m-ATX, DDR2, AM2 101 
nForce4 SLI, FSB1066, DDR2667, Gigabyte GA-KBN Pro-SLI, nForce4SLI, 
SATAII 233 soket 939, FSB2000, DDRT1, SATAII 138 
Gigabyte GA-8N-SLI, nForce 4 SLI, Gigabyte GA-KBN SLI, nForce4 SLI, 
1066MHz, DDR2, SATA, PCIE, ATX 113 soket 939, FSB2000, DDRT1, SATAII 118 
Gigabyte GA-81945-6, i945P, 1066MHz, Gigabyte GA K8N51PVMT-9, 
DDR2667, SATAII, PCle 133 nForce4301GP, m-ATX, DDRI, SATAII 96 











DOWNLOAD GRATIS! Dataldilili 
www:dataprint:co: | 


SOFTWARE PENCETAK Ma 
TEMPAT “AI PENSIL, ATAU KARTU 
“DAN SEB 'SEBAGAINYA UNTUK KEPERLUAN 
ANDA SEHARI-HARI ! 











PES 


DOWNLOAD DAN PAKAI: SESUKAANDA!! 












38 C29267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 

















































































































































































































faberhost.com 


Promo Hosting 
Space dari 100MB - 30GB 


- Free Setup & Domain 
Unmetered Bandwith 
Unlimited Virtual Domain 
Unlimited Database 
Unlimited Email Account 
CPanel Support 

- Full hosting Features 


Harga dari Rp. 300.000ythn 


021-4528541 - info@faberhost.com 


WEB HOSTING 


Buat sendiri Website Internet dalam 10 menit 


Template Web Profesional 

Lebih dari 10.000 Template Design 
Ouick Start Wizard 

Splash Page Wizard 

Web Design Manager 

WYSIWYG HTML Editor 

Unlimited Space 

Unlimited Bandwidth 


t 
# 
1 
“ 
“ 
t 
“ 
“ 


mulai Rp 100 ribu/tahun 


www.indosite.com 
Telp. (021) 83793839 


Training Center for 
Software Development 
Specialist 


"TANMIA 


INFORMATIKA 


“Software is providing power, 
but software has got to provide simplicity. 


BINI Gates, Chief Software Architeci 
Microsoft Corp. A 


Visual Studio 2005 Development Training 
»VB.NET 2005 Database Programming 
»ASP.NET 2.0 Web Programming 
» Pocket PC Mobile Programming 








MEMORI Cryptonix 1GB 225 Cryptonix UFD 16B V.2.0 Speed link 28 
Cryptonix 2GB 14 Cryptonix UFD 2GB V.2.0 Speed link 24 

Kingston KVR400X64C3A/256 25 Cryptonix UFD 4GB V.2.0 Speed link 104 

Kingston KVR400X64C3A/1G 89 vga 

Ta KUR533D2N4/258 »g”—— Kodak SD 512MB 2 MP3 PLAYER 

Ba p EVRO2 128MB V2.0 30 

| ryptonix EVRO , 

Pa # USB FLASH MEMORI/MP3/ GryionirENtoz25516U2d : 

Mushkin XP3200 2-2-2 256MB »g PEN DRIVE Cryptonix EVRO2 512MB V2.0 39.5 

Mushkin XP3200 2-2-2 51208 86 Cryptonix EVRO2 1GB V2.0 19 

Mushkin XP4400 2.5-4-4 512MB 93 Kingston USB 2.0 Flash Memory Cryptonix EVRO2 2GB V2.0 72 

Mushkin XP40003-4-3816B.)”—”)””)147. DTVNZ8 FE 2 

Mushkin XP4000 3-3-2-8 1GB Redline — 190 Kingston USB 2.0 Flash Memory 

Mushkin XP2 5300 3-3-3-10 168 173 DTI/256FE 15 PRINTER 

Mushkin SP3200 3-3-3-8 cl 2.5 23 Kingston USB 2.0 Flash Memory 

Mushkin SP3900 3-3-3-8 51208” 45 — DTI/S1OFE 15  BUBBLE JET PRINTER 

Mushkin SP3200 3-3-3-8 1GB 86 Kingston USB 2.0 Flash Memory Canon iP90 (4800x1200dpi, 

Mushkin SP2-5300 DDR2 512MB 56 DTI/IGB FE 24 portable printer) 235 

Canon iP1200 (4800 x 1200 dpi, A4) 13 

Samsung PC3200 256MB 79 Prolink P560CR 14 Canon iP1600 (4800 x 1200 dpi, A4) 60 

Samsung PC3200 512MB 53 Prolink PMD 2S 256MB 15 Canon iP2200 (4800 x 1200 dpi, A4) 90 

Samsung DDR2 PC4200256MB'”—”” 24 Prolink PMD 28 512MB 18 Canon iP4200 (9600 x 2400 dpi, A4) 140 

Samsung DDR2 PC4200 512MB 51.5 Prolink PMD 2S 1GB 30 Canon iP5200 (9600 x 2400 dpi, A4) 210 

Canon iP5200R (9600 x 2400 dpi, A4) 285 

Sun Flower 128MB 16 Canon iP6210D (4800 x 1200 dpi, A4) 130 

MULTIMEDIA CARD Sun Flower 256MB 25 Canon iP6600D (9600 x 2400 dpi, A4) — 265 

Ba. Sun Flower 256MB Micro Pack 28 Canon iP8500 (4800 x 1200 dpi, A4) 200 

Cryptonix 256MB 9.5 Canon ix4000 (A3) 250 

Cryptonix 512MB 13 Cryptonix UFD 128MB 11 Canon ix5000 (A3) 315 
Cryptonix UFD 256MB 13 Canon i9950 (4800x1200 dpi, A3--) 150 

Kingston Secure Digital 128MB 15 Cryptonix UFD 912MB 155 

Kingston Secure Digital 256MB 9015  Liyptonix UFD 16B 25. Canon Direct Photo Printer CP-600 170 

Kingston Secure Digital 512MB 30.5 Cryptonix UFD 2GB 18 Canon Direct Photo Printer CP-510 105 

ee Gryptonix UFD 4GB 101 Canon Direct Photo Printer CP-710 140 

Cryptonix 128MB 10 Cryptonix UFD 128MB V.2.0 Speed link 12 

Cryptonix 256MB 10.5 Cryptonix UFD 256MB V.2.0 Speed link 15 Canon Laser Beam LBP-1210 

Gryptonix 512MB 135 Cryptonix UFD S12MB V.20Speedlink 175 — (14 PPM,A4, 600x600 dpi, 








USB & Parallel) 115 
Canon Laser Beam LBP-2900 
(12 PPM,A4, 600x600 dpi) 148 
Canon Laser Beam LBP-3000 
(14 PPM,A4, 600x600 dpi) 158 





Canon Laser Beam LBP-2000 
(20 PPM,A3, 600x600 dpi, 








USB & Parallel) 825 
Canon Laser Beam LBP-3200 
(18 PPM,A4, 600x 600 dpi) 198 
Canon Laser Beam LBP-3300 
(21 PPM,A4, 2400x 600 dpi) 338 





13, 933 8 ILK KBKKRI, 3 
3 3 » (Ng 3 S3 N 38, 
2 “Tam” Nia E2223 2222 23 28 218 22 

“ BUKU TRILOGI LINUX 
Langkah mudah utk Mengenal, Menguasai 
dan Membuat sendiri distro Linux 


# EXCLUSIVE CD LINUX 
Distro Linux dng logo Anda didalamnya 


“ PC RAKYAT 
PC muRAh Kecepatan dahsYAT 
“ WARNET MERDEKA 
Lebih Cepat, Lebih Murah, 100”/0 Legal 


“ ONE SCHOOL ONE LAB 
Komputer Murah untuk Sekolah 





DH MAAYANA Sei nP AN AT FA 


Web Hosting 


Daftar Harga Komputer & Periferal yang dihimpun dari berbagai toko & distributor komputer di Jakarta | Harga dalam Dolar AS 


Canon Laser Beam LBP-3460 


Kodak EasyShare Z610,CCD 6,36MP, 
































































































































(33 PPM,A4, 2400x 600 dpi) 100 32MB internal memory 1.291.000 
Canon Color Laser Beam LBP-5000 Kodak EasyShare 570, CCD 5.36MP, 
(8 PPM,A4, 9600 dpi) 160 32MB internal memory 3.815.000 
Canon Color LBP-5200 (19 ppm B/W, Kodak EasyShare V603, CCD 6,36MP, 
4 ppm color,A4, 600x600 dpi) 185 32MB internal memory 2.991.000 
Canon LBP-3500 (25 ppm B/W, Kodak EasyShare V550, CCD 5.36MP, 
A3, 600x600 dpi) 825 32MB internal memory 2.980.000 
Canon MP150 (Print,Scan,Copy) 105 Kodak EasyShare V530 Silver, CCD 
Canon MP170 (Print,scan,copy, 5,36MP, 16MB internal memory 2.350.000 
card direct) 138 Kodak EasyShare z612, CCD 6.4MP, 
Canon MP450 (Print,scan,copy,card direct, Image 6.1MP, 32MB int memori — 3.997.000 
pictbridge,optional bluetooth) 166 Kodak EasyShare C663, CCD 6.1MP, 
Canon MP500 (Print,scan,copy,card direct, 32MB int. memory 2.100.000 
pictbridge,IrDA,optional bluetooth) 258 Kodak EasyShare C643, CCD 6.1MP, 
Canon MP530 (Print,scan,copy,fax, 32MB int. memory 2.350.000 
camera direct,pictbridge) 315 Kodak EasyShare C360, CCD 5.36MP, 
Canon MP800 (Print,scan,copy,card direct, 32MB int. memory 1.150.000 
pictbridge,IrDA,optional bluetooth) 380 Kodak EasyShare C533, CCD 5MP, 
Canon MP780 (Print,scan,copy,fax, 16MB int. memory 1.150.000 
pictbridge) 345 Kodak EasyShare C530, CCD 5.36MB, 
Canon MP830 (Print,scan,copy,fax, 16MB int. memory 1.399.000 
pictbridge) 125 Kodak EasyShare C310 CCD 4.4MP, 
Canon MP780 (Print,scan,copy, 16MB int memory 1.052.000 
pictbridge,wireless) 165 
Canon EOS1IDIIN EOS 1 D Mark II N 
Kodak EasyShare Printer Dock 3 997.000 (8.2 Megapixel CMOS) 4.400 
Kodak EasyShare Printer Dock Plus 1.999.000 Canon EOS1DSII EOS 1DS Mark II 
(16.7 Megapixel CMOS) 1.450 
Canon EOS30D EOS 30D 
SCANNER (main body - 8.2 Megapixel) 1.389 
Canon EOS30DL 
Canon CanoScan LiDE25 EOS 30D (with lens - 8.2 Megapixel) 1.450 
(1200x2400-USB) 53 Canon E0S350D 
Canon CanoScan LiDE60 EOS 350D (8.2 Megapixel) 860 
(1200x2400-USB) 13 Canon EOS5D 
Canon CanoScan LiDE500F EOS 5D (12.8 Megapixel) 2.990 
(2400x4800 dpi - USB) 138 Canon Ixus60 
Canon CanoScan 4200F Digital IXUS 60 (6 Megapixel, 
(3200x6400 dpi - USB) 125 3x optical zoom/4x digital zoom) 328 
Canon CanoScan 8400F Canon Ixus65 
(3200x6400 dpi - USB) 215 Digital IXUS 65 (6 Megapixel, 3x optical 
Canon CanoScan 9950F zoom/4x digital zaom,3” LCD) 365 
(4800x9600 dpi - USB) M0 
IKLAN BARIS 
DIGITAL CAMERA HARDWARE 


Kodak EasyShare Z1650, CCD 6.36MP, total 
zoom 50x, 32MB internal memory 3.197.000 








Beli Domain 
GRATIS HOSTING 


FREE Hosting: 

e Space 25 MB 

e Control Panel CPanel 
e Email Unlimited 

e Webmail dan POP3 
e FTP dan Frontpage 

e Web Statistics 

e MySOL Database 

e CGI dan PHP Scripts 


www.kiosdomain.com 


Harga Domain: 


Rp.99.000 


per tahun 











“ Space starts from 100 MB -3 6B 


“ Free Wordpress installation 


" Free Domain Name 
“ Unlimited Email 


kkekkk 


kkkkk 


www.duniapc.com 
Menjual Notebook, Monitor, Flash Disk, 
Memory PC, Memory Notebook, Hard Disk, 
Software berlisensi, MP3 Player, Mouse, 
Keyboard dan masih banyak lagi. 
Kami memberikan harga terjangkau, 
garansi resmi, barang asli, 
pengiriman ter-asuransikan, 
melayani pengiriman seluruh Indonesia 
dan luar negeri. 
"" Email: marketing@duniapc.com "" 
ke Kami ada untuk melayani Anda 


krokokk 


LAIN-LAIN 


MXP COM 
Sedia Soft. HP PC games 
Ringtone film untuk IPOD LKP 
Hot Artis CD/DVD min 3 
CD 10rb DVD 20rb Hp.0813 85599860 


Expert Refill battery notebook 
Segala merk, kembali ke kondisi 
baru dan jual battery notebook 
compatible Hub: 70177736 
0811950999 


Dengan Biaya Rp.10.000,- perbulan,Segala 
Masalah Hardware & Software Bisa Di atasi 
Meliputi: Install Windows-Linux, Service CPU, 
Virus, Upgrade, System Error Hub.Sriwijaya 


“ Optional Antivirus & Antispam 


» Understanding SOL Server 2005 Comp. (021)-80873763 " 0817-9816636 
Jual CD Software Photo Box, berisi ribuan model 
Template/border photo. 1 set 5 CD: Rp.58.000,- 
Transfer BCA: 3210139582 / Mandiri: 131-000 
2032821 a/n. Cepi Indra. Atau via Weselpos: 
PO Box. 214, Tasikmalaya 46100. 
Konfirmasi: 0818-648494 


Web Design Flash & HTML sea 
Interactive Multimedia CD deh enaramrngah 


Call: (021)-453-—3482 / Email : sales@aksimedia.com 





LE ENelu Ai 
Jl. Raya Pasar Minggu 26 Jakarta 
www.tanmia-informatika.com 


Disc. 20” 
Before 30 Sept. 06 


Information & Registration: 
021-70734001, 78843212 





39 CB9267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 





PC Mainstream Floppy drive : Panasonic 1.44” 
Casing dan PS : Asus TM250 4 Power supply 
Monitor : Samsung 199817” 350W 
Daftar Harga lengkap pekan ini dapat Anda peroleh di Prosesor -.— AMD Athlon 3000- soket 939 VGA card : Asus EN6600 GT/HTD/256MB 
www.tabloidpcplus.com Motherboard : Asus A8N5X Mouse # keyboard Logitech Standar 
Memori : Kingston KVR400X64C3A/256 x 2 Modem : ePro Internal modem 56Kbps 
Harddisk : Seagate 80GB SATA Kisaran Harga : US$740 
Drive optik :  Gigabyte 52x Combo (G0-B5232A) 





Canon Ixus150-B 














Canon PS-S2 Powershot S2 IS 


Maxtor 6V300FO, 300GB, SATA2, 



























































































































































Seagate 80GB 7200rpm HDD notebook 


Blast 410B/500B (400W, 3 fan, 































































































































































































Digital IKUS 750 Beige (7.1 Megapixel, (5 Megapixel,12x optical zoom) 150 1200RPM, 16MB cache 135 29” 139 transparent side) 30 
3x optical zoom/4x digital zoom) 385 Canon PS-S3 Powershot S3 IS Maxtor 6H400FO, 400GB, SATA2, Seagate 1000GB 7200rpm HDD notebook Blast 510B (400W, 3 fan, 

Canon Ixus150-G (6 Megapixel,12x optical zoom/ 1200RPM, 16MB cache 250 29” 165 transparent side) 31 
Digital IKUS 750 Grey (7.1 Megapixel, Ax digital zoom) 190 Maxtor 6H500FO, 500GB, SATA2, Blast 300B (400W, 3 fan, 

3x optical zoom/4x digital zoom) 385 Canon PSS80 Powershot S80 1200RPM, 16MB cache 320 transparent side) 32 
Canon Ixus800 (8 Megapixel, 3.6x optical zoom/ PROSESOR Blast 420B (400W, 3 fan, 

Digital IKUS 800 IS (6 Megapixel, 4x digital zoom) 180 transparent side) 33 
4x optical zoom/4x digital zoom) 130 EXTERNAL DRIVE AMD Sempron 2800-- C256kb 1600 11 Blast 52006 (400W, 3 fan, 

Canon PowerShot A420 (4 Megapixel, AMD Sempron 3000- soket 754 64 bit” 55.5 transparent side) 34 
3.2x optical zoom/3.6x digital zoom) 145 HARDDISK Maxtor One Touch III, 2006B, external, AMD Sempron AM2 2800 19 

Canon PSA4306 1394/USB 2.0, 8MB Cache, 1200rpm 230 AMD Sempron AM2 3000 59 

PowerShat A430 Grey (4 Megapixel, Maxtor 6KOOLO 40GB 7200rpm ATA133, Maxtor One Touch III ,300GB, external, VGA CARD 

Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 2MB Cache 50 1394USB 2.0, 16MB cache, 7200rpm 280 AMD A64 3000 soket 939 15 

Canon PSA430Y Maxtor 6L0BOLO 80GB 200rpm ATA133, Maxtor One Touch III, 500GB, external, AMD A64 3200 soket 939 88 Asus A9550GE/TD/128MB AGP 85 
PowerShot A430 Yellow (4 Megapixel, 2mb cache 60 1394/ USB 2.0, 16MB cache, 7200rpm 380 AMD A64 3500 soket 939 112 Asus A9250TD/128MB 64 bit AGP M1 
Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 Maxtor 6L160PO, 160GB, 7200rpm, AMD A64 AM2 3000 13 

Canon PSA430R BMB cache 80 Maxtor personal storage 100GB, USB 2.0 AMD A64 AM2 3200 85 Asus EAX 1900XTX/2DHTV/512MB 830 
PowerShot A430 Red (4 Megapixel, Maxtor 6L250R0, 250GB, 7200rpm, BMB cache, 7200rpm 150 AMD A64 AM2 3500 97 Asus EAX 1900 Grosfire/2DH/512MB 688 
Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 16MB cache 105 Maxtor personal storage 2506B, AMD A64 X2 AM2 3600 145 Asus EAX 1800XT Top/2DHTV/512MB 130 
Canon PSA430B Maxtor 6L300RO, 300GB, 7200rpm, USB 2.0 8MB cache, 7200rpm 200 AMD A64 X2 AM23800 165 — Asus EAX 1800XT /2DHTV/512MB 670 
PowerShot A430 Blue (4 Megapixel, 16MB cache 130 Maxtor One Touch III Turbo, 600GB, AMD A64 X2 AM2 4200 202 Asus EAX 1800XL/2DHTV/256MB 157 
Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 Maxtor 6H500HO, 500GB, 7200rpm, ext 1394a USB 2.0, 16MB cache 100 AMD A64 X2 AM2 4600 259 Asus EAX 1600XT Silent/TVD/256MB 226 
Canon PSA530 ATA 133, 16MB 300 Maxtor One Touch III Turbo, 10006B, AMD A64 X2 AM2 5000 325 

PowerShot A530 (5 Megapixel, external 1394a, USB2.0, 16MB cache 950 AMD A64 FX DUAL CORE 62 c1mbx2 890 — Asus EN 6600GT/TD/128-128 bit 160 
4x Optical/Digital Zoom) 208 Seagate Barracuda 7200.7 40GB Asus EN7900 GTX/2HDTV/512MB 636 
Canon PSA540 ATA100 15.5 Intel LGA 506 (2.66GHz) box 94 Asus EN7800 GT/Dual/2HDTV/512MB — 1005 
PowerShot A540 (6 Megapixel, Seagate Barracuda 720.7 80GB SGSI HARD-DISK 7200RPM & intel LGAS11 (28612) box 97. AsusENGGOOGT/Silencer/HTD/256MB 215 
Ax optical zoom/4x digital zoom) 265 ATA100 43 10K RPM Intel LGA524 (3.06GHz) cache IMB box 110 Asus EN6600 Silencer/TD/256MB 132 
Canon PSA620 Seagate Barracuda 1200.7 120GB Intel LGA 630 (3.0GHz) cache 2MB 180 Asus EN6200 TC 256/TD/64 58 
PowerShot A620 (7 Megapixel, ATA V/100 64 Maxtor 8JO73L/J 73 GB Atlas V, 68/80 pin, Intel LGA 631 (3.0GHz) cache 2MB 177 Asus EN6200 GE/TD/128 100 
Ix optical zoom/3.6x digital zoom) 330 Seagate Barracuda 1200.7 1606B 10 K RPM, SCSI-320, 8 MB cache 265 Intel LGA 640 (3.2GHz) cache 2MB 21 Asus EN6600GT/HTD/256 185 
Canon PSA700 ATA V/100 65 Maxtor 8D147L/J 146GB Atlas, 68/80 pin, Intel LGA D805 (2.6GHz) Dual Core 124 

PowerShot A700 (6 Megapixel, Seagate Barracuda SATA 80GB, 10 K RPM, SCSI-320, 8 MB cache 120 Intel LGA D820 (2.8GHz) Dual Core 192 MSI FX-5200 T128, GFX-5200, 

6x optical zoom/4x digital zoom) 308 ATA100 52 Intel LGA D830 (3.0GHz) Dual Core 210 AGP8x, DDR128MB 1.5 
Canon 1Z-Black Seagate Barracuda SATA 1206B, MSI NX6200-TD128, NX-6200, AGP8x, 

Digital Ixus | Zoom Black (5.3 Mpixel, ATA100 655 — HARDDISK NOTEBOOK DDR128MB B1 
2.hx optical zoom, 4x digital zoom) 295 Seagate 160GB SATA 6.5 CASING MSI NX6600 TD128E, NX-660, PCle, 

Canon IZ-Gold Digital Ixus | Zoom Gold Seagate 200GB SATA 82.5 Seagate 40GB, 5400rpm HDD notebook DDR128MB 94 
(5.3 Mpixel, 2.4x optical zoom, Seagate 250GB SATA 97 29" 57 Procase ATX PS/2 tipe 477 MSI NX6600 TD256E, NX-6600, PCle, 

4x digital zoom) 295 Seagate 300GB SATA 120 Seagate 60GB, 5400rpm HDD notebook power supply 350W 23 DDR256MB 104 
Canon IZ-Red Digital Ixus | Zoom Red 2.9” 13 TM250 4 power supply 350W 63 MSI NX7600GS-T2D256EH, NC760065, 

(5.3 Mpixel, 2.4x optical zoom, Maxtor 6V080EO, 80GB SATA2, Seagate 80GB, 5400rpm HDD notebook TM210 4 power supply 350W 80 DDR2 256MB 128 bit 139 
4x digital zoom) 295 1200RPM, 8MB Cache 65 2.9” 81 TA250 4 power supply 350W 10 

Canon 1Z-Violet Digital Ixus | Zoom Violet Maxtor 6V160E0, 160GB SATA2, Seagate 1006B, 5400rpm HDD notebook MSI NX7600GT-T2D256E, NX7600GT, 

(5.3 Mpixel, 2.4x optical zoom, 1200RPM, 8MB Cache 85 25 123 Bravo 206/204 tanpa USB front 18.5 DDR3 256MB 128 bit 225 
Axdigital zoom) 295 Maxtor 6V200E0, 200GB SATA2, Seagate 1206B 5400rpm HDD notebook Bravo 101/102/105/201/203/205 # USB 19.5 MSI RX-300HM-TD128E, Radeon X300SE, 
Canon IXUSW Free CP510 Digital Ixus 1200RPM, 8MB Cache 95 25 168 Beyond 622/639/636/626 # USB Front 22 PCle, DDR128MB 56 
Wireless (5 Megapixel,3x optical zoom/ Maxtor 6V250FO, 250GB SATA2, Seagate 1606B 5400rpm HDD notebook Blast 400B (400W, 3 fan, MSI RX-550 TD128E, Radeon X550, PCle, 

Mx digital zoom) Free CP510 130 1200RPM, 16MB Cache 110 25 221 transparent side) 28 DDR 128MB 80 





VWURkSRGr PCPLUS 


| Basic Training Adobe Photoshop 


Pa — 





| di Universitas Atmajaya Jogjakarta 








Informasi dan Pendaftaran 
Lisa 08138777463 


Fasilitas Peserta 





Tempat: Lab Audio FISIP Universitas Atmajaya Jogjakarta 
Tanggal: 7 Oktober 2006 


1. Sertifikat, 2. Makalah, 3. Tabloid PCplus, 4. Snack, 5. Doorprize Sponsor 


FoxXconn 


(TNI ANT Or MORE 


Seagate (@ Microsoft A M D - 


Memory Chip Professional 


Workshop 


10: 00 - 14:00 
:00 - 19:00 
Rp. 80.000, - 


Ikuti juga acara Dies Natalis STTS yang lain. 
Untuk info acara kunjungi website: 


www.sttsdies2006.tk 


Sesi 


Pendaftaran di samping ATM Lippo 
hari Senin - Jumat, pk08:00 - 15:00 


Bonus 


PCplus Foxcomn (intel)... sen) KIA 


i JI. Ngagel Jaya Tengah 73-77 
berakhir 





information 


40 267 | Tahun VI | 19 September - 02 Oktober 2006 


ireWire atau IEEE 1394 adalah 

salah satu standar yang digunakan 

untuk PC, harddisk eksternal, 
printer dan periferal multimedia serta 
perangkat elektronik konsumer seper- 
ti kamera video, VCR, kamera digital. 
Awalnya standar ini dibuat untuk meng- 
gantikan koneksi paralel SCSI. FireWire 
yang juga dikenal dengan nama i.Link atau 
IEEE 1394 umumnya diintegrasikan pada 
Power Mac, iMac, eMac, MacBook, Mac- 
Book Pro, dan iPod. Tahukah Anda kapan 
FireWire mulai digunakan? 

FireWire adalah merek dagang yang 
dipatenkan oleh Apple Computer, Inc pada 
tahun 1993. Nama FireWire sendiri dipilih 
oleh sekelompok insinyur yang tergabung 
dalam sebuah kelompok kerja yang terdiri 
atas wakil dari Apple, Texas Instruments, 
Sony, Digital Eguipment Corporation, IBM, 
SGS Thomson (STMicroelectronics) yang 
akhirnya menyelesaikan project tersebut 


pada tahun 1995. Namun demikian, standar 
FireWire sudah disosialisasikan sesaat sebe- 
lum Comdex 1993. Produsen seperti IBM, 
Apple, Texas Instruments, Western Digital, 
Maxtor, dan Seagate merupakan produsen- 
produsen pertama yang langsung mendu- 
kung teknologi FireWire pada produk-produk 
mereka. 

FireWire merupakan koneksi high speed 
serial data bus isochronous (real-time) 
yang sederhana dan mendukung cross-plat- 
form. Standar ini sendiri sudah mengalami 
perkembangan, mulai dari IEEE 1394 pada 
tahun 1995, menjadi IEEE 1394a pada 
tahun 2000, dan standar IEEE 1394b pada 
tahun 2002. Standar FireWire terbaru, yaitu 
IEEE 1394b saat ini mendukung perkabelan 
yang lebih sederhana, hot swapping (dapat 
dipasang dan dilepas kapan saja), serta 
memiliki kecepatan transfer sampai 800 
megabit per detik. Dengan perangkat yang 
mendukung FireWire, user dapat melakukan 


www.hardware-one.com 


transfer video ataupun gambar dari kamera 


atau camcorder ke printer, PC, atau televisi 





Dengan FireWire, video dapat 
ditransfer ke PC tanpa mengalami 
penurunan kualitas. 


tanpa penurunan kualitas gambar. 


Muhammad Firman 
firman Otabloidpcplus.com 
















ja 


1 KT oa" 5 Pa 
Oo Kr Me 
TN: : 2 ga 

- 2 mt St 2 





| 


Jakarta (021): Alpha Graha Comp (5720701), Bhinneka Mentan (4261617), BinaryPoint Ent (6281856), Central Data (6017024), Excellent Comp (6282102). Fun & Digital (6000358), GM Comp (6008824), IT Shop (62301099), J&L Comp (62303908), Kit City (62304662), Mega Creative (66603013), Megatech 


BYON is the Most User Oriented Notebook 
that incorporated 3-in-I features, Technology. 
Standardization, and Lifestyle 


s Technology 
Incorporated with Latest Technology 
from the World Top Manufacturers, 
builds only with the First Ouality 
Components. 


Standardization 

(Common Building Blocks - CBB) 
Standardization is the key point 

to tne New Trend in Mobile Computing. 
BYON is the First Notebook in Indonesia 
that supports Seven Standardized 
Interchangeable Key Components which 
offer maximum customer's benefit. 


Lifestyle 
BYON lets you build your own creativity 
to match your lifestyle and personality. 


(6126264), Mitra Sukses (60197668), Palem Komputer (42902641), Pericom (3004978), Puri Computer (6599274), Sarana Computer (2700361), SBC (6122928), Sentral Komp (4804285), Sync Comp 156954131), Trend Comp (6490272), Uhui Camp (77206096), Wil Com (6125536) Bandung (022): Central 
Utama (4215622), Vinaya (4216311), WDC Comp (7271411), Bogor (0251): EPC Comp (392441), Tasikmalaya (026): Planet Comp (5332223), Kuningan (0232): Delta Comp (376650) Bali (0361): Adi Daya Indah Lestari (240075), Bali Yoni (257055), Beste Tech (429895), CPU (7427101), Millenium 3 
(233259), Shallom Comp (2324314) Yogyakarta (0274): Es Computer (566569), Harrisma Buana Jaya (520200), Kana Komputer (524861), Oslo Computama (582050), Wisno Grahakom (513160) Semarang (024): Bhinneka Comp (8502722), Bintang Comp (3581674), DS Comp (74633221), Harrisma (3552838), 
Oscar Comp (8316805), Pipi Komp (8414729), NE Komputer (8414729), Salatiga (0298): OSAS Comp (321558), Solo (0271): Maltindo (644815), Pekalangan (0285): Makro Computer (422112) Kudus (0291): Media Computer (446349) Surabaya (031): ACK (5948411), Cahaya Langgeng Komp (5017829), 
Chips Comp (5912555), Data Baru Comp (5478679), Malang (0341): Sega Komp Center (322076), Kediri (0354): Adi Wahana Komp (694040), Banjarmasin (0511): Datacomp (3252333) Medan (061): N Com (4153300), Bima Com (4154088) Makassar (0411). Farida Komputer (5060088), Harrisma (3150031). 
Surya Komp (334758), Manado (0431): Lestan Komputer (827662), RC Comp (837777) 





